Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


MILIK NEGARA 
TIDAK DIPERDAGANGKAN 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. 
Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa 
diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari 
berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan: buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- 
Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. 

xii, 188 : ilus. ; 29,7cm.-- (Tema; 8) 


Tematik Terpadu Kurikulum 2013 
Untuk SD/MI Kelas II 
ISBN 978-602-282-508-1 


1. Tematik Terpadu -- Studi dan Pengajaran I. Seri 
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
372.1 


Kontributor Naskah _ : Taufina, Faisal, Irene Maria J. Astuti, Marina Novianti, dan Purnomodisi 
Penelaah : Ana Ratna Wulan, Isnarto, Margono, Isah Cahyani, Elindra Yetti, Mugiyo Hartono, 
dan Nurdinah 


Penyelia Penerbitan _: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. 


Cetakan Ke-1, 2014 
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 11 pt 


Gi - Buku Guru Kelas II SD/MI 


Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Juga dirumuskan proses pembelajaran 
dan penilaian yang diperlukan untuk memastikan ketercapaian kompetensi yang diinginkan tersebut. Buku yang 
ditulis dengan mengacu pada kurikulum ini harusnya dirancang dengan menggunakan proses pembelajaran 
yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang sesuai dan diukur dengan proses penilaian yang sesuai. 


Pertanyaannya adalah seperti apa bentuk ideal Buku Siswa Kelas II SD/MI yang pada hakekatnya baru setahun 
belajar membaca dan menulis? Rentang jawaban atas pertanyaan ini dapat sangat ekstrim. Dalam hal isi ada 
yang menginginkan tanpa buku, tetapi juga ada yang menginginkan satu buku terpisah untuk setiap mata 
pelajaran. Dalam hal penyajian ada yang menginginkan berbasis kegiatan yang harus dilakukan peserta didik, 
tetapi ada juga yang menginginkan berbasis materi yang harus dikuasai peserta didik. Perdebatan semacam 
ini tidak akan pernah selesai. 


Buku Seri Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Siswa Kelas II SD/MI ini ditulis sebagai jalan tengah diantara 
keinginan-keinginan tersebut. Bukannya tanpa buku, melainkan ada buku yang memuat materi minimal berisi 
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik Kelas I] SD/MI untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Pendekatan pembelajaran tematik terpadu dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, peserta didik 
Kelas II SD/MI, yang sesuai perkembangannya lebih mudah memahami pengetahuan faktual, diajak melalui 
tema-tema mengikuti proses pembelajaran transdisipliner dimana kompetensi yang diajarkan dikaitkan 
dengan konteks peserta didik dan lingkungannyanya. Kedua, melalui pendekatan terpadu, pembelajaran 
multidisiliner-interdisipliner diwujudkan agar tumpang tindih antar materi pembelajaran yang selama ini 
terjadi dapat dihindari demi tercapainya efisensi materi pembelajaran dan efektivitas penyerapannya oleh 
peserta didik. 


Sebagaimana lazimnya sebuah buku teks pelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi, 
buku ini memuat rencana pembelajaran berbasis aktivitas. Di dalamnya dirancang urutan pembelajaran 
yang dinyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Dengan demikian buku ini 
mengarahkan yang harus dilakukan peserta didik bersama guru dan teman-teman sekelasnya untuk mencapai 
kompetensi tertentu; buku yang pemanfaatannya adalah dengan peserta didik mempraktikkan materi-materi 
kegiatan yang tercantum didalamnya secara mandiri atau kelompok, bukan buku yang materinya dibaca, diisi, 
ataupun dihafal. 


Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, peserta didik diajak menjadi 
berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam 
meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat 
penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan 
relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 


Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat tanggapan yang sangat positif dan 
masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam menyiapkan 
buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Walaupun demikian, 
sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh 
karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan 
penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah- 
mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan 
generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 


Jakarta, Januari 2014 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 


Mohammad Nuh 


Tema 8 : Késelamatan di Rumah dan di Perjalanan . =O 


Tentang Buku Panduan Guru 


Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas II 


Buku Panduan Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran 
tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 


L. 


Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang melingkupi 
beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata pelajaran. 


2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 


3. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran 


yang menyatu dan mengalir. 


. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku_ positif, 


penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan 
menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi reflektif. 


. Berbagai teknik penilaian siswa. 


6. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 


8. 


Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang tua 
untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah. 


Petunjuk penggunaan buku siswa. 


Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut 
mencakup hal-hal sebagai berikut. 


1, 


N OO wu $f 


Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti mengamati gambar, 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, 
pemecahan masalah, dan sebagainya. 


. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir informasi 


yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan). 


. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa dapat mengaitkan 


pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 


. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 
. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 


. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari. 


Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa. 


o= | Buku Guru Kelas II SD/MI 


Bagaimanakah Menggunakan Buku Panduan Guru? 


Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan Buku Siswa dan 
sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 


Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 


1. 
2. 
3. 


Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang dikaitkan dengan tema. 

Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti (KI) 1 dan (KI) Il dalam semua kegiatan 
pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk mendukung pembentukan 
sikap, pengetahuan, dan perilaku positif. 

Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti (KI) 1 dan (KI) 11 dengan kegiatan pembiasaan, 
keteladanan, dan budaya sekolah. 


Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku siswa sesuai dengan 
halaman yang dimaksud. 


Mulailah setiap kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar sesuai tema 
pembelajaran. Lebih baik lagi jika dilengkapi dengan kegiatan pembukaan yang 
menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Misalnya bercerita, mengajukan 
pertanyaan yang menantang, menyanyikan lagu, menunjukkan gambar, dan sebagainya. 
Demikian juga pada saat menutup pembelajaran. Pemberian pengantar pada setiap 
perpindahan subtema dan tema, menjadi faktor yang sangat penting untuk memaksimalkan 
manfaat dan keberhasilan pendekatan tematik terpadu yang diuraikan dalam buku ini. 


Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Termasuk di dalamnya 
menemukan kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan 
perencanaan (misalnya, siswa tidak bisa mengamati tanaman di luar kelas pada saat 
hujan). 

Pilihlah beragam metode pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya bermain peran, 
mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, menggambar, dan sebagainya). Penggunaan 
beragam metode tersebut, selain melibatkan siswa secara langsung, diharapkan juga dapat 
melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah. 


Kembangkanlah keterampilan berikut: 

a. pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAILKEM), 
b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan 

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 


10. Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di lingkungan sekolah. 


11. 


12. 


13. 


Pada semester Il terdapat 4 tema. Tiap tema terdiri atas 4 subtema. Setiap subtema 
diuraikan ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajaran dialokasikan untuk satu hari. 
Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun demikian, 
alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah sebagai petunjuk umum. Guru diharapkan 
menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah dan 
pendekatan tematik terpadu. 

Pada akhir subtema buku siswa, dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan 
dengan pencapaian kompetensi. Meskipun demikian, guru dianjurkan untuk menambah 
bahan-bahan latihan bagi siswa dari sumber-sumber yang lain. 


Tema 8 : Késelamatan di Rumah dan di Perjalanan a) 


14. Hasil untuk kerja siswa yang berupa karya dan bukti penilaian dapat berfungsi sebagai 
portofolio siswa. 


15. Buatlah catatan refleksi setelah satu subtema selesai, sebagai bahan untuk melakukan 
perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan 
pembelajaran berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide kreatif 
untuk mengembangkan lebih lanjut. 


16. Libatkan semua siswa tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap siswa adalah cerdas dengan 
keunikan masing-masing. Dengan demikian, pemahaman tentang kecerdasan majemuk, 
gaya belajar siswa serta beragam faktor penyebab efektivitas dan kesulitan belajar siswa 
sangat dibutuhkan. 

17. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk mendidik sepenuh 
hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran). 


Kerja sama dengan Orang Tua: 


Secara khusus, di setiap akhir pembelajaran pada Buku Siswa, terdapat kolom orang tua 
dengan subjudul “Kerjasama dengan Orang Tua”. Kolom ini berisi informasi tentang materi 
yang dipelajari dan aktivitas belajar yang dapat dilakukan siswa bersama orang tua di rumah. 
Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dengan aktivitas belajar siswa. Guru perlu 
membangun komunikasi dengan orang tua sehubungan dengan kegiatan pembelajaran yang 
akan melibatkan orang tua dan siswa di rumah. 


Beberapa Singkatan Nama Mata Pelajaran dan Kepanjangannya 
1. SBDP: Seni Budaya dan Prakarya 
2. PPKn: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


3. PJOK: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 


o= Buku Guru Kelas I SD/MI 


Panduan Penilaian 


Teknik dan Instrumen Penilaian 
Secara umum terdapat berbagai teknik penilaian yang dapat digunakan, antara lain : 
1. Tes (tertulis, lisan, dan praktik atau unjuk kerja). 


2. Teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung 
dan/atau di luar pembelajaran. 


3. Teknik pemberian tugas untuk perorangan atau kelompok yang dapat berbentuk tugas 
rumah dan/atau proyek. 


Di dalam Buku Panduan Guru ini, teknik penilaian yang dikembangkan, yaitu. 
1. Tes (tertulis dan unjuk kerja) 

2. Observasi (pengamatan) 

3. Portofolio 


Instrumen Penilaian : 
1. Instrumen tes tertulis dalam bentuk soal. 


Penilaian dilakukan dengan cara menghitung jumlah jawaban benar dari soal yang 


tersedia. 
Skor maksimal : 100 
Penilaian _ SOF yong diperolen yang alperalen x 100 


Skor ideal 


Panduan Konversi Nilai: 


81-100 A SB (Sangat Baik) 
66-80 B B (Baik) 
51-65 Cc C (Cukup) 
0-50 D K (Kurang) 


2. Instrumen unjuk kerja dalam bentuk Rubrik Penilaian. 


Contoh Rubrik Penilaian Bernyanyi 


1. |Kemampuan Memenuhi 3 Memenuhi 1 Belum mampu._ | Tidak 
bernyanyi aspek (hafal syair,|dari 3 aspek —|memenuhi memenuhi 
nada tepat, dan 2 aspek 3 aspek 
ekspresif) 
2. |Kepercayaan Tidak terlihat Terlihat ragu- |Memerlukan Belum berani 
diri ragu-ragu ragu bantuan guru | tampil 
bernyanyi 


Tema 8 : Késelamatan di Rumah dan di Perjalanan i) 


Cara Penilaian Bernyanyi 


: Perolehan Skor 
= ema _kriteriat | Kriteria2 
Ie Dayu 4 4 
2 Beni 4 3 
3. |Dan Seterusnya 
Rumus perhitungan sebagai berikut: 
Banilaian . Skor yang diperoleh x 100 
Skor ideal 
Keterangan: 
e Skor yang diperoleh adalah jumlah skor yang diperoleh siswa dari kriteria 1 
dan kriteria 2. 
e¢ Skor ideal adalah perkalian dari banyaknya kriteria dengan skor tertinggi. 
Pada contoh ini, skor ideal = 2 x 4 = 8. 
Perhitungan nilai akhir siswa: 
*  Dayu : 8 x 100 = 100 Beni :2 x 100 = 875 
3. Instrumen Observasi berbentuk Lembar Pengamatan. 
Contoh Melakukan Aktivitas Gerakan Lokomotor (Jalan, Lari, Lompat, dan 
Lempar) dinilai dengan penilaian observasi/pengamatan 
No Kriteria Terlihat (V) Belum terlihat (v) 
1. | Melakukan variasi gerak jalan ke berbagai arah 
2. | Melakukan variasi gerak lari ke berbagai arah 
3. | Melakukan variasi gerak lompat ke berbagai arah 
4. | Melakukan variasi gerak loncat ke berbagai arah 
Catatan: guru memberikan tanda (\) pada setiap kriteria sesuai dengan kinerja 
siswa 
Hasil Pengamatan Melakukan Aktivitas Gerakan Lokomotor (alan, Lari, 
Lompat, dan Lempar) 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 
Nama 
No P 
Siswa 
] Dayu 
2. | Siti 
3. Beni 
4 dst 


Catatan: guru memberikan tanda (V) pada setiap kriteria sesuai dengan kinerja 


siswa. 


o= . Buku Guru Kelas II SD/MI 


Il. Penilaian Sikap atau Karakter Siswa 
1. 


Pada semester II, berbagai sikap atau nilai karakter yang akan dikembangkan 
meliputi: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, patuh 
terhadap tata tertib, teliti, kasih sayang, kerja sama,menghargai,dan sebagainya. 


Untuk mencapai sikap atau nilai karakter tersebut, selain dilakukan secara 
tidak langsung melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang dilakukan, guru 
diharapkan dapat melakukan penilaian secara langsung atas ketercapaian nilai 
karakter tertentu pada diri siswa. Langkah-langkah di bawah ini dapat dijadikan 
pertimbangan untuk melakukan penilaian. 


a. Mengingat kendala yang ada, terutama ketersediaan waktu, maka dalam 
1 semester, guru dapat menentukan 3 atau 4 nilai karakter yang akan 
dikembangkan dan dinilai secara langsung. Jenis karakter yang akan 
dikembangkan, hendaknya menjadi keputusan sekolah, meskipun tidak 
menutup kemungkinan, dalam satu kelas ada tambahan 1 atau 2 nilai 
karakter lain, sesuai dengan kebutuhan di kelas tersebut. 


b. Misalnya dalam semester Il ini, nilai karakter yang akan dikembangkan 


adalah 


* Teliti 


* Jujur 


* Bertanggung jawab 


* Santun 
Setiap karakter dibuatkan indikator. Contoh indikator teliti dapat dilihat 


pada tabel berikut ini. 


Cermat 


Kehati-hatian dalam 
mengerjakan sesuatu 


Senantiasa hati-hati dan penuh 
ketelitian dalam mengerjakan 
sesuatu 


Mengerjakan sesuatu_ sesuai 
dengan aturan atau kaidah 
yang berlaku 


Tema 8 : Késelamatan di Rumah dan di Perjalanan a) 


d. Kembangkan instrumen penilaian, misalnya lembar pengamatan. 


Contoh Lembar Pengamatan 
Bulan : ............. 2014 
Nilai Karakter yang Dikembangkan : Teliti 


PIWIN [= 


*) Guru memberikan tanda (V) pada setiap kriteria sesuai dengan nilai karakter yang 
muncul dari siswa 


Keterangan : 
Tahapan perkembangan nilai karakter sebagaimana tercantum dalam Kerangka 
Acuan Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 2010) meliputi: 


BT 


MT 


MB 


SM 


: Belum Terlihat 


Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator karena belum memahami makna dari nilai itu 
(Tahap Anomi). 


: Mulai Terlihat 


Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten karena 
sudah ada pemahaman dan mendapat penguatan lingkungan terdekat (Tahap 
Heteronomi). 


: Mulai Berkembang 


Apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, karena selain sudah ada 
pemahaman dan kesadaran juga mendapat penguatan lingkungan terdekat 
dan lingkungan yang lebih luas (Tahap Sosionom1!). 


: Sudah Membudaya 


Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator secara konsisten karena selain sudah ada pemahaman dan 
kesadaran dan mendapat penguatan lingkungan terdekat dan lingkungan yang 
lebih luas sudah tumbuh kematangan moral (Tahap Autonomi). 


Catatan: 
Guru diharapkan mengembangkan teknik dan instrumen penilaian lebih lanjut 
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. 


o= Buku Guru Kelas II SD/MI 


STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN 
KOMPETENSI INTI KELAS II 


Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 


DOMINAN SD SMP SMA-SMK 


Sikap PRIBADI YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA DIRI, DAN 
BERTANGGUNG JAWAB DALAM BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF 


DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL, ALAM SEKITAR, SERTA DUNIA DAN 
PERADABANNYA 


Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + 


Menalar + Mencipta 


PRIBADI YANG BERKEMAMPUAN PIKIR DAN TINDAK YANG EFEKTIF 
DAN KREATIF DALAM RANAH ABSTRAK DAN KONKRET 


Keterampilan 


Pengetahuan PRIBADI YANG MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, 
SENI, BUDAYA DAN BERWAWASAN KEMANUSIAAN, KEBANGSAAN, 
KENEGARAAN, DAN PERADABAN 


1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 


2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 


3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah 


4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 


berakhlak mulia. 


DAFTAR ISI 
GCC) PSION EON ecsnsstevdccsscscsessnacacaccsanessxecuecasaceasnnacscasatassahsandededteacesteus-cccaecens iil 
TENtang PANGUAN BUKU GUIU.........ccccccceeeeeeeeeeeeeceneaneaeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeees iv 
Bagaimana Menggunakan Panduan BUKU GUIU? ...........2.seeeeeeeeeeeeeeeeeeees Vv 
POMC Gin POMNGWOI <2 eccccces ss eccdccesenactesedcensssateesuecucaceeescecrandendssccdecenssdesteceseeas Vii 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Inti Kelas 11.......... xi 
PU, SU ses scncenctcaceecpsetece-saaacdecsioaganatneceaeceedececsesaasen snceaacanseavateetneecananooianauanta xii 
Subtema 1: Aturan Keselamatan di RUMAH .......ccccccceeeeeeeeeseeeseseeeeeeneneneees 1 
Subtema 2: Menjaga Keselamatan di RUMAN..........:::ccccesssessessssssssteeeeees 47 
Subtema 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan.........ccccccceseseseeseeeeseneeeeeees 96 
Subtema 4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan............:::::0ssseeeeeeeeeeeees 143 
[Bia aca gl C10 iia! <a Beene rae pemee eer rete ee oteetntre ict ananaaos Sent eS ET mnann Seen ete eee veneer 188 


Ci Buku Guru Kelas II SD/MI 


SUBTEMA 1: 
Aturan Keselamatan di Ruma 


Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2 


Bahasa Indonesia Matematika 


1.2. Menerima keagungan 1.1 Menerima dan 
Tuhan Yang Maha menjalankan ajaran 
Esa atas keberadaan agama yang dianutnya. 
keluarga serta 2.2 Memiliki rasa ingin 
penciptaan hewan dan tahu dan ketertarikan 
tumbuhan. pada matematika, 

2.3 Memiliki rasa percaya yang terbentuk melalui 

iri j pengalaman belajar. 


diri dan tanggung jawab ma 
terhadap keberadaan x“ ta, 


anggota keluarga dan 
dokumen milik keluarga 
melalui pemanfaatan 
bahasa Indonesia dan/ 
atau bahasa daerah. 


PJOK 


1.1. Menghargai tubuh dengan 
seluruh perangkat gerak 
dan kemampuannya 
sebagai anugrah Tuhan. 


2.2 Bertanggung jawab 
terhadap keselamatan 
diri sendiri, orang lain, PPKn 
SieI A Me) EASE SS ME, 1.2 Menerima kebersamaan 


serta dalam penggunaan 
sarana dan prasarana Galahalieelesagaiman 
sebagai anugerah 


pombelajaran: Tuhan Yang Maha Esa di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


2.3. Menunjukkan perilaku 
toleran terhadap 
keberagaman 
karakteristik individu, 
dalam kehidupan 
beragama, suku, fisik, 
dan psikis di rumah dan 
sekolah. 


Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf 
tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.5 Menggunakan 
teks permintaan 
maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman secara 
mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


PJOK 


3.10 Mengetahui apa yang 
dilakukan dan dihindari 
sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


4.10 Menceritakan tentang 
apa yang dilakukan 
dan dihindari sebelum 
dan setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


3.2 


4.2 


Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
dan di sekolah. 


Melaksanakan tata 
tertib dan aturan di 
lingkungan keluarga dan 
sekolah. 


Matematika 


3.5 


Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 

dengan penjumlahan, 
Ppengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda, 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


SBdP 


3.2 


Mengenal pola irama lagu 
bertanda birama tiga, pola 
bervariasi dan pola irama 
rata dengan alat musik 
ritmis. 

Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah 


tan 1. 


3. 


Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah. 


Menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan 
rumah. Menyebutkan satuan waktu dengan satuan tidak baku. 


Memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu. 


Memprediksi isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga. 


. Membaca teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun 


dalam kemajemukan keluarga. 

Mengidentifikasi pola irama lagu bertanda birama tiga dengan 
alat musik ritmis. 

Menyanyikan lagu anak-anak sederhana dengan kata-kata 
yang bermakna. 


Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah. 


. Membiasakan diri melaksanakan aturan di lingkungan 


keluarga. 


. Mengidentifikasi berbagai kegiatan yang biasa dilakukan 


sebelum melakukan aktivitas fisik. 


. Mengelompokkan kegiatan yang boleh dilakukan sebelum 


melakukan aktivitas fisik. 


. Menceritakan kegiatan yang boleh dilakukan sebelum 


melakukan aktivitas fisik. 


Menemukan isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga. 


Menulis teks permintaan maaf sederhana tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga. 


Menyebutkan satuan waktu (detik, menit, dan jam). 
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu. 


Menjelaskan isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga. 


. Mendemonstrasikan isi teks permintaan maaf dalam menjaga 


kerukunan hidup dalam keluarga. 


. Mengidentifikasi pola irama bervariasi dengan alat musik 


ritmis. 
Menyanyikan lagu anak-anak sederhana dengan kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


. Membaca waktu yang ditunjukkan oleh jam dengan 


menggunakan satuan waktu (jam, menit). 
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu. 


Memeriksa kebenaran pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan waktu. 


Sikap 
* Teliti, Santun, dan 
Bertanggung Jawab 
Pengetahuan 
* Daftar periksa kemampuan 
siswa mengajukan 
pertanyaan. 
* Pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan waktu 
* Membandingkan lama 
kegiatan dengan jam pasir 
menggunkan istilah lebih 
lama atau lebih singkat. 
Keterampilan 
* Menunjukkan sikap 
melaksanakan aturan di 
lingkungan rumah 
* Membaca teks permintaan 
maaf. 
* Menyanyikan lagu anak-anak. 


Sikap: 

* Teliti, Jujur, Santun, dan 

Bertanggung Jawab 
Pengetahuan: 

* Daftar periksa kemampuan 
mengajukan pertanyaan. 

* Pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan waktu. 

Keterampilan: 

* Menceritakan kegiatan yang 
boleh dilakukan sebelum 
melakukan aktivitas fisik. 

* Menulis teks permintaan 
maaf. 


Sikap 
* Santun, Teliti, dan 
Bertanggung Jawab 
Pengetahuan 
* Daftar periksa kemampuan 
siswa mengajukan 
pertanyaan. 
* Pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan waktu. 
Keterampilan 
* Mendemonstrasikan teks 
permintaan maaf. 
* Menyanyikan lagu anak-anak 
sederhana. 


uran Keselamatan di Rumah / i ; 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah 


Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah. 


. Menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan 


rumah. 


. Mengidentifikasi pola irama bervariasi dengan alat musik 


ritmis. 


. Membuat lagu anak-anak sederhana dengan kata-kata sendiri 


yang bermakna. 


. Memprediksi isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup 


rukun dalam kemajemukan keluarga. 


. Membaca teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun 


dalam kemajemukan keluarga. 

Menceritakan bentuk permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam keluarga berdasarkan teks yang dibaca secara 
mandiri. 


Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah. 


. Menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan 


rumah. 


. Mengidentifikasi berbagai kegiatan yang biasa dilakukan 


sebelum melakukan aktivitas fisik. 


. Mengelompokkan kegiatan yang perlu dihindari sebelum 


melakukan aktivitas fisik. 


. Menceritakan kegiatan yang perlu dihindari sebelum 


melakukan aktivitas fisik. 


. Menyimpulkan isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup 


rukun dalam kemajemukan keluarga yang telah dibaca. 


Menulis teks permintaan maaf sederhana tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga. 


Menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks permintaan maaf 
tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. 


. Mendemonstrasikan isi teks permintaan maaf dalam menjaga 


kerukunan hidup dalam keluarga. 


. Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari- 


hari di rumah. 


. Membiasakan diri melaksanakan aturan di lingkungan 


keluarga. 


. Mengidentifikasi pola irama rata dengan alat musik ritmis. 
. Menyanyikan lagu anak-anak sederhana dengan yang 


bermakna. 


Membaca waktu yang ditunjukkan oleh jam dengan 
menggunakan satuan waktu (jam, menit). 

. Memeriksa kebenaran pemecahan masalah yang berkaitan 
dengan waktu. 


Sikap 
¢ Santun, Teliti, dan 
Bertanggung Jawab. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa tentang 
kemampuan siswa 
mengajukan pertanyaan. 
Keterampilan 
* Membuat lagu anak-anak 
sederhana. 
* Membaca teks permintaan 
maaf. 
* Menceritakan bentuk 
permintaan maaf. 


Sikap 
* Teliti, Jujur, Santun, dan 
Bertanggung Jawab. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa tentang 
kemampuan siswa 
mengajukan pertanyaan. 
Keterampilan 
* Menceritakan kegiatan yang 
perlu dihindari sebelum 
melakukan aktivitas fisik. 
+ Menulis teks permintaan. 


Sikap 
* Santun, Bertanggung Jawab, 
dan Teliti. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa tentang 
kemampuan siswa 
mengajukan pertanyaan. 
* Pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan waktu. 
Keterampilan 
* Mendemonstrasikan teks 
permintaan maaf. 
* menyanyikan lagu anak-anak 
sederhana. 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Matematika 


3.5 Mengenal satuan waktu 


Bahasa Indonesia 


3.5 Mengenal teks 


permintaan maaf 
tentang sikap 

hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan 
teks permintaan 
maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman secara 
mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.1 Memprediksi isi 
teks permintaan 
maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


4.5.2 Membaca teks 
permintaan maaf 
tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


4.5 


dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 

dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
panjang, berat benda 
dan uang, selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


Indikator 


3.5.1 Menyebutkan satuan 


waktu dengan satuan 
tidak baku. 


4.5.1 Memecahkan masalah 


yang berkaitan dengan 
waktu. 


SBdP 


3.2 Mengenal pola irama lagu 
bertanda birama tiga, pola 
bervariasi dan pola irama 
rata dengan alat musik 
ritmis. 

4.7 Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


Indikator 


3.2.1 Mengidentifikasi pola 
irama lagu bertanda 
birama tiga dengan alat 
musik ritmis. 

4.7.2 Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
kata-kata yang bermakna. 


3.2 


Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
dan di sekolah. 


Melaksanakan tata 
tertib dan aturan di 
lingkungan keluarga dan 
sekolah. 


3.2.1 Menyebutkan aturan 


yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumah. 


4.2.1 Menunjukkan sikap 


melaksanakan aturan di 
lingkungan rumah. 


uran Keselamatan di Rumah ¢ 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa 
dapat menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah dengan bahasa yang santun. 

2. Dengan kerja kelompok, siswa dapat menunjukkan sikap 
melaksanakan aturan di lingkungan rumah dengan 
bertanggung jawab. 

3. Dengan mengamati gambar jam pasir, siswa dapat 
menyebutkan satuan waktu dengan satuan tidak baku 
dengan bahasa yang santun. 

4. Denganmenggunakan jam pasir, siswa dapat memecahkan 
masalah yang berkaitan dengan waktu dengan tanggung 
jawab. 


5. Dengan membaca teks  percakapan, siswa_ dapat 
memprediksi isi teks permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukan keluarga dengan teliti. 


6. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks 
permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dengan bahasa yang santun. 


7. Dengan mendengarkan bentuk pukulan alat musik ritmis, 
siswa dapat mengidentifikasi pola irama lagu bertanda 
birama tiga dengan teliti. 


8. Dengan penugasan, siswa dapat menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan tanggung jawab. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


1. Gambar kegiatan menggunakan jam pasir 


2. Gambar dan teks percakapan Udin dan Siti menjelaskan 
aturan keselamatan menggunakan benda yang terbuat 
dari kaca di rumah. 


Gambar Udin dan teman-teman bermain “Lari Pindah Air" 
Jam pasir. 
Teks percakapan permintaan maaf. 


Berbagai alat musik ritmis, misalnya: gendang, tamborin, 
dan tifa. 


ph St es 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


(ay Ayo Mengamati 


Kas 

* Pada awal pembelajaran, siswa_ diarahkan untuk 
mengamati gambar Udin dan Siti menggunakan jam 
pasir (mengamati). 

* Siswa mengidentifikasi dan menemukan aktivitas yang 
ada pada gambar (menalar). 


ASS RIO OE LON Derren dh yetAer Irene. 
meek —_—_—— 


Ayo Menanya 


Siswa diarahkan oleh guru) mengajukan pertanyaan 
menggunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana, 
bagaimana, dan kapan berdasarkan gambar yang diamati 
(menanya). 

Siswasaling bertukarpertanyaan yang telah dibuatdengan 
teman yang ada di sampingnya (mengomunikasikan). 
Siswa menjawab pertanyaan teman dengan benar sesuai 
dengan isi pertanyaan (mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


Siswa diarahkan untuk mengamati gambar dan teks 
percakapan Udin dan Siti (mengamati). 

Siswa bertanya jawab menyebutkan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di rumah (menanya). 
Siswa menyebutkan aturan dalam menggunakan benda 
yang terbuat dari kaca yang berada di rumah, misalnya 
gelas, piring, atau mangkuk (menalar). 


~ 
a Ayo Beraktivitas 


“fs, 


Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang 
masing-masing kelompok terdiri atas empat orang 
(mengomunikasikan). 


Siswa mengamati gambar Udin dan teman-teman 
bermain “Lari Pindah Air” (mengamati). 

Siswa melakukan permainan “Lari Pindah Air” sesuai 
dengan instruksi yang diberikan guru (mencoba). 


Bertanya jawab tentang sikap apa yang dapat diambil 
setelah bermain (menalar dan menanya). 


Setelah bermain, diharapkan siswa dapat menunjukkan 
sikap mau melaksanakan aturan di lingkungan rumah 
tentang menggunakan benda yang terbuat dari kaca, 
misalnya kehati-hatian dan menjaganya agar tetap 
bersih (mencoba). 


 —— 


Durty peter Rertmvut chee) BOLD Choe Dxtrivte faye 
Bendy yory tertayot Gur! Bocu reuot poco: 


Moot shunning cyte tacrrtetert “Lowt Pwntuty Ai 
besten beiomp®, terdin cine ¢rTus orumy! 
Werke Bad DUG FONT Dan Wits bean geben Wrtue 
sehap heternpoe! 

Diets meaty meta Orntarr Bergan air 


Subtema 1; Aturan Keselamatan di Rumah . =o 


(ay Ayo Mengamati 


= 


Siswa mengamati gambar jam pasir (mengamati). 


Guru menjelaskan pengertian dan cara menggunakan 
jam pasir. 

Guru menjelaskan bahwa jam pasir merupakan alat yang 
dapat digunakan untuk mengukur lama suatu kegiatan. 
Jam pasir merupakan satuan tidak baku untuk satuan 
waktu. 


Fokus guru: 

Jam pasir ada yang sudah dapat langsung digunakan. 
Akan tetapi, jika belum ada, dapat dibuat sendiri dalam 
bentuk yang lebih sederhana. Kita dapat menggunakan 
bahan-bahan bekas di sekitar, misalnya botol-botol 
plastik yang transparan 2 buah. Ujung kedua botol 
disatukan sehingga membentuk seperti jam pasir. Untuk 
menentukan lama kegiatan, dapat ditentukan durasi 
waktu terlebih dahulu, misalnya 1 jam atau beberapa 
menit untuk satu kali turun dan seterusnya. Jam pasir 
sudah dapat digunakan. 


Guru) mencontohkan cara menghitung suatu lama 
kegiatan dengan menggunakan jam pasir yang telah 
dibuat. 


Ayo Berlatih 


Siswa mencoba mengukur lama berbagai kegiatan dengan 
menggunakan jam pasir yang dibuat dan mengisikan 
hasilnya pada tabel yang ada (mencoba). 

Siswa membandingkan lama kegiatan yang _ telah 
dilakukan dengan jam pasir menggunakan istilah “lebih 
lama” atau “lebih singkat” (menalar). 

Siswa saling memeriksa kebenaran hasil pekerjaan yang 
telah dibuat (mengomunikasikan). 


Ayo Membaca 


Sebelum membaca, terlebih dahulu siswa diarahkan 
memprediksi isi bacaan melalui teks percakapan yang 
dibaca (menalar). 


Siswa mencoba menemukan isi teks dengan bahasa 
sendiri (mengomunikasikan). 


Pnaotaen os der: 
corber yrng weit desl be 


tbtet Gan et) rrrtetang kn begerten 
Meret merggureskon ier gener 
Pectesihar gorrton ih denen’ 


(1) Mictced peyed _ xs Senor 
PD 
(4) Merpenw bettet or rod prcecert 
tee 


(3) Menrepy tart @aripods mrnrren 


foryns erga ya beaks a 
FER fais pag aperndsin busi 


APS FON’ Perehe WA an Berduecrbon Ganga & oesT 
Angee beth peters Geocebeds tries Werbhut dereger berrce! 


Setelah memprediksi, siswa membaca lancar teks tentang 
“Aturan Keselamatan Bermain” (mencoba). 


Fokus guru: Ketika membaca lancar, siswa perlu dibimbing 
agar memperhatikan tanda baca, misalnya tanda koma 
(,), ataupun tanda titik (.). 

Siswa_ diarahkan untuk menyesuaikan prediksi yang 
dilakukan sebelumnya dengan isi teks yang sebenarnya 
setelah membaca (menalar). 


Setelah menemukan makna isi teks (permintaan maaf), 
siswa kemudian diajak menyanyikan lagu dengan tema 
permintaan maaf (mencoba). 

Sebelum menyanyi, terlebih dahulu dijelaskan bahwa 
menyanyi dapat diiringi alat musik ritmis, misalnya: 
gendang, tamborin, dan tifa. 

Siswa menyanyikan lagu “Maafkan Aku” diiringi alat 
musik ritmis (mencoba). 

Ketika menyanyikan lagu “Maafkan Aku", dinyanyikan 
mengikuti irama lagu “Balonku". Namun, diulang dua kali 
agar nyanyi lebih menarik. 


Maafkan Aku 


34/5153/5..23[4253|/3..11| 


Mohon maafkanaku Atas kesalahan ku ku 


16671|5..34|5432]1..34| 


tahu aku salah = mari lahbersalaman Mo 


15153|51.23|4254]3..11| 


hon maafkan aku Atas kesalahan ku ku 


16671|5..34|5432]1.. 


tahu aku salah = mari_ lah bersala man 


Guru) memberikan pesan moral berdasarkan lagu 
“Maafkan Aku”, misalnya kita harus saling memafkan 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan penghargaan secara 
verbal misalnya dengan kata-kata motivasi seperti: anak 
hebat, anak pintar, bagus, dan sebagainya. 

Siswa diarahkan menyimpulkan pembelajaran dengan 
bahasa sendiri (mengomunikasikan). 

Guru menutup pelajaran dengan selalu memberikan 
pesan moral kepada siswa terkait pembelajaran yang 
diberikan hari ini. 


| 
D. semen 


Sepetut) Derwatiors mraerttia Gevrrepor tes te rsarres, 
Jerreeryy tertiary perrrertucr mrt 

Marerary! dapat Guning: Cengen otet mud rin 
AO! ited FTA PNeUOORAN cial MUNA Pe 


Cera inemnnkannys adeinh Sengan dgutis 
Pettit Qovrtan Mh tamed)! y 
The 


@2 a 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah . 20 


PENGAYAAN 


Guru) memberikan soal-soal yang lebih bervariasi tentang pemecahan masalah 
yang berkaitan dengan satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam 
membandingkan lama beberapa kegiatan. 

Guru menugaskan siswa menemukan berbagai bentuk aturan menggunakan benda- 
benda dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 

Guru menugaskan siswa membuat contoh teks percakapan permintaan maaf kepada 
anggota keluarga di rumah. 


Guru menugaskan siswa untuk menghafal lagu permintaan maaf yang ada dalam buku. 


REMEDIAL 


Guru membahas kembali materi tentang menggunakan satuan tidak baku untuk waktu 
dalam menghitung lama berbagai kegiatan bagi siswa yang belum paham. 

Guru mengulas kembali materi tentang menemukan berbagai bentuk keberagaman 
teman bagi siswa yang sulit menemukannya. 

Guru membimbing siswa secara rutin bagi siswa yang belum dapat membaca dengan 
lancar karena akan berpengaruh pada proses pembelajaran selanjutnya. 

Guru membimbing siswa tentang menyanyikan lagu “Maafkan Aku” bagi siswa yang 
belum dapat menyanyikannya dengan baik. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 


1. Penilaian sikap: Teliti, santun, dan bertanggung jawab 

2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 

3. Unjuk kerja: menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan rumah yaitu 
tentang menggunakan benda yang terbuat dari kaca pada saat bermain “Lari Pindah 
Air”, membaca teks permintaan maaf, dan menyanyikan lagu anak-anak. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 


1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Tercapai 


i uae _Ya_| Tidak 


1. | Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Oo. . Buku Guru Kelas 11! SD/MI 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


b. Penilaian kemampuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan waktu “lebih 
lama” atau “lebih singkat” 
(1) Disesuaikan dengan jawaban siswa. 
(2) Disesuaikan dengan jawaban siswa. 
(3) Disesuaikan dengan jawaban siswa. 
(4) Disesuaikan dengan jawaban siswa. 


3. Keterampilan 


a. Lembar pengamatan saat siswa menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 
lingkungan rumah yaitu tentang menggunakan benda yang terbuat dari kaca 
pada saat bermain “Lari Pindah Air” 


Penilaian : Lembar Pengamatan/Observasi 


No 


Kriteria 


Terlihat () 


Belum Terlihat (v) 


1. | Bermain dengan hati-hati dan jujur. 


2. | Bermain sesuai aturan dan instruksi guru. 


dalam bermain. 


3. | Saling bekerjasama dan menunjukkan kekompakan 


Hasil Pengamatan Saat Siswa Bermain “Lari Pindah Air" 


No Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


Kriteria 3 


b. Membaca teks permintaan maaf 


Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Teks Permintaan Maaf 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
Membaca Teks 


Siswa mampu 
membaca 
keseluruhan teks 


Baik 


Siswa mampu 
membaca 
setengah atau 


Cukup 


Siswa mampu 
membaca kurang 
dari setengah 


Perlu Bimbingan 


Siswa belum 
mampu 
membaca teks 


lebih bagian teks | bagian teks 
2. | Pemahaman Isi | Mampu Mampu Mampu Belum mampu 
teks menjawab semua | menjawab menjawab kurang | menjawab 
pertanyaan yang_| setengah atau dari setengah semua 
diajukan lebih pertanyaan | bagian teks pertanyaan yang 
yang diajukan diajukan 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah 0) 


c. Menyanyikan lagu anak-anak 
Rubrik Penilaian Menyanyikan Lagu Anak-Anak 


1. | Penguasaan 
Lagu 


Hafal seluruh 
syair lagu, irama 
tepat 


Hafal seluruh 
syair lagu, 
irama, irama 
kurang tepat dan 
sebaliknya 


Hafal sebagian 
kecil syair lagu 


Belum hafal syair 
lagu 


2. | Kepercayaan 
Diri 


Tidak terlihat 
ragu-ragu 


Terlihat ragu-ragu 


Memerlukan 
bantuan guru 


Belum 
menunjukkan 
kepercayaan diri 


Co. . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Bezel 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah dan di 
sekolah. 


Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


Menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumah. 


4.2.2 Membiasakan diri 


Matematika 


3.5 


4.5 


melaksanakan aturan di 
lingkungan keluarga. 


Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 

dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
panjang, berat benda 
dan uang, selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


3.5.2 Menyebutkan satuan 


4.5.1 


waktu (detik, menit, dan 
jam). 

Memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


Bahasa Indonesia 


3.5 


4.5 


Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 

dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


Bysye) 


4.5.2 


Menemukan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


Menulis teks permintaan 
maaf sederhana tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


PJOK 


Mengetahui apa yang 
dilakukan dan dihindari 
sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


Menceritakan tentang 
apa yang dilakukan 
dan dihindari sebelum 
dan setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


3.10.1 


Mengidentifikasi 
berbagai kegiatan yang 
sering dilakukan sebelum 
melakukan aktivitas fisik. 


3.10.3 Mengelompokkan 


4.10.1 


kegiatan yang boleh 
dilakukan sebelum 
melakukan aktivitas fisik. 


Menceritakan kegiatan 
yang boleh dilakukan 
sebelum melakukan 
aktivitas fisik. 


uran Keselamatan di Rumah 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. 


10. 


11. 


12. 


Dengan mengamati gambar ayah dan ibu menjelaskan 
aturan ketika lari pagi, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 
dengan bahasa yang santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan diri 
melaksanakan aturan di lingkungan keluarga dengan jujur. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 
berbagai kegiatan yang sering dilakukan sebelum 
melakukan aktivitas fisik dengan teliti. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan 
kegiatan yang boleh dilakukan sebelum melakukan 
aktivitas fisik dengan teliti. 


Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan kegiatan 
yang boleh dilakukan sebelum melakukan aktivitas fisik 
dengan bahasa yang santun. 

Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan isi 
teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dengan teliti. 

Dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan 
sesuai dengan isi teks dengan teliti. 


Dengan penugasan, siswa dapat menulis teks permintaan 
maaf sederhana tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dengan jujur. 

Dengan mengamati jam, siswa dapat menyebutkan satuan 
waktu (detik, menit, dan jam) dengan teliti. 

Dengan menggunakan kesetaraan satuan waktu, siswa 
dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
waktu dengan tanggung jawab. 

Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 
berbagai sumber energi dengan bahasa yang santun. 
Dengan penugasan, siswa dapat menentukan sumber 
energi yang dapat menggerakan benda_ dengan 
bertanggung jawab. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


WS WN: 


Gambar kegiatan Udin dan keluarga ketika lari pagi. 
Gambar ayah dan ibu menjelaskan aturan lari pagi. 
Teks bacaan tentang “Aturan Keselamatan Lari Pagi”. 
Jam dinding. 

Gambar senter, radio, jam dinding, dan kamera. 


Oo. . Buku Guru Kelas 1 SD/MI 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


) Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran, siswa diarahkan mengamati 
gambar tentang kegiatan Udin dan keluarga (mengamati). 

* Siswa diarahkan untuk menemukan isi dan pesan moral 
dari gambar yang diamati (menalar). 


Ayo Menanya 


* Siswa diarahkan oleh guru) mengajukan pertanyaan 
menggunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana, 
bagaimana, dan kapan berdasarkan gambar yang diamati 
(menanya). 

* Setiap siswa menukarkan pertanyaanya dengan teman di 
dekatnya (menalar dan mengomunikasikan). 


* Siswa mengamati gambar ayah dan ibu menjelaskan 
aturan ketika lari pagi (mengamati). 

* Siswa membaca teks penjelasan ayah dan ibu tentang 
aturan ketika lari pagi (mencoba). 

* Siswa menyebutkan aturan yang _ berlaku§ dalam 
kehidupan sehari-hari yaitu tentang aturan ketika lari 
pagi (mencoba). 


Ayo Berlatih 


* Siswa diminta membaca kolom pembiasaan yang 
terdapat dalam buku siswa (mencoba). 

* Bertanya jawab tentang maksud dari isi masing-masing 
kolom yang ada (menalar dan mengomunikasikan). 

* Siswa diarahkan oleh guru untuk dapat membiasakan 
diri melaksanakan aturan dalam lingkungan keluarga 
(mencoba). 

* Siswa berlatih membiasakan diri melaksanakan aturan di 
lingkungan keluarga (mencoba). 

* Siswa memberi tanda centang pada tabel yang 
disediakan berisi tentang sikap yang biasa dilakukan 
ketika berolahraga. 


* Siswa saling memberi tanggapan terhadap jawaban yang 
telah dibuat pada tabel. 


———. an 


Pay) ed Lain Gen brieryo ban pag! ot petite rum, 


Ute tert pag: dengan wre can Ou 
A ee a ERAN Brae her) pry! 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah ' =@ 


Ayo Beraktivitas caverg (1) pea sey yong bana Caos nel 
* Bertanya jawab tentang kegiatan yang sering dilakukan 
sebelum melakukan_ aktivitas  fisik (menalar dan Crem : 
mencoba). [itary panthers faihne etemeney Rather bear patge 
+ Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan temannya sian anan satan rr mech ana 
(mencoba). Potahen qua th bonds i hmgan eB 
* Siswa menemukan kegiatan yang boleh dilakukan [Reeves Sheiedidin’ 
ror roe , , - peerraaermet NNER Batts ye! ee ; 
sebelum melakukan aktivitas fisik dengan bimbingan ne rae > aa 
guru (menalar). aa, 
* Siswa mengelompokkan kegiatan yang boleh dilakukan ccoenenmertnuhen eatonee teat Roan Gone 
sebelum melakukan aktivitas fisik berdasarkan jawaban aa 
Cotes are peritober te deren beten dengan trehow 
aS | 
° Sebelumnya siswa telah tahu tentang kegiatan yang sembauiibiaiesaalaniaiice 
boleh dilakukan sebelum melakukan aktivitas fisik. aban al gl 
* Siswa kemudian ditugaskan menceritakan kegiatan yang pclae auch Se wate dl 
boleh dilakukan sebelum melakukan aktivitas fisik lainnya waoarvey mdeincobr inane EE 
(mengomunikasikan). fran moma ane Sanahcen souvent 
E , : 7 oro penaetonees pal Masses wo 
* Siswa yang lain ditugaskan memberikan tanggapan DA mA cess: Lob nt ios ees oo 
terhadap cerita temannya dengan bahasa yang santun Gan wo naccaaines marine thes jaunt 


(mengomunikasikan). 


Ayo Membaca 


2) Agms porng cfurencrbane (edt heteher heats peeps) 
Peataat 


* Siswa membaca teks tentang “Aturan Keselamatan Lari 
Pagi" (mencoba). =— 


* Ketikamembaca,gurumemberikan arahan agar membaca 
dengan lancar (membaca dengan memperhatikan tanda 
baca) dan bahasa yang santun. 


Ayo Berlatih 


* Siswa menjawab pertanyaan tentang teks yang telah 
dibaca (menalar dan mencoba). 

* Siswa saling memeriksa jawaban setiap siswa (menalar 
dan mengomunikasikan). 


Co. . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Ayo Menulis 


contoh permintaan maaf yang 


* Siswa mengamati 
diberikan guru (mengamati). 


* Siswa kemudian menuliskan contoh teks permintaan 


maaf dengan’ bahasa_ sendiri (mencoba dan 


mengomunikasikan). 


@oy Ayo Mengamati 


fo ce 
i 


* Siswa mengamati gambar jam yang ada pada buku 
(mengamati). 

* Siswa membaca waktu yang ditunjukkan jarum jam pada 
gambar (mencoba). 

* Siswa diberikan arahan tentang kesetaraan satuan waktu, 
yaitu: 1 jam = 60 menit dan 1 menit = 60 detik. 


Ayo Berlatih 


- Setelah siswa memahami kesetaraan satuan waktu, siswa 
mencoba mengerjakan pemecahan masalah_ tentang 
satuan waktu (mencoba). 


* Siswa_ saling memeriksa kebenaran pemecahan 
masalah yang telah dilakukan dengan teman yang lain 
(mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


* Guru mengarahkan siswa untuk mengamati kembali jam 
dinding. 

* Siswa bertanya jawab tentang mengapa jam dinding bisa 
bergerak (menanya). 

* Guru memberikan arahan kepada siswa bahwa yang 
menggerakkan jam dinding adalah baterai (baterai 
merupakan contoh sumber energi). 

* Siswa mengamati gambar senter, radio, jam dinding, dan 
kamera (mengamati). 

* Siswa menyebutkan berbagai sumber energi (menalar). 


2) Ags poreg Cretamen Unies betes tg rrerrrpgrter) traaty 
epee eriger umertinker sean ont! 
joweutan 


4) Mrrgoge (hy perty chiokehon? 
jvrwsbart 


Momiste maa ving bask de cespeve 

Cote tulhiken urtoh teks permninegon moot sedertranc 
Even Demaeny wNe ry! [iden mide Pobre 
tt beneath! 


judul: 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah 7) 


Ayo Berlatih 


* Siswa mengerjakan tugas tentang menentukan sumber 
energi yang dapat menggerakan benda (mencoba). 

*  Setelahselesaimengerjakantugas,siswasalingmemeriksa 
kebenaran jawaban temannya (mengomunikasikan). 

* Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 

* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan menggunakan 
bahasa verbal, misalnya: anak hebat, anak pintar, anak 
rajin, dan sebagainya. 


PENGAYAAN 

* Guru memberikan soal-soal pemecahan masalah tentang satuan waktu dalam bentuk 
soal yang lebih bervariasi. 

* Guru membimbing siswa membiasakan diri melaksanakan aturan di lingkungan keluarga. 

* Guru menugaskan setiap siswa menuliskan berbagai bentuk teks permintaan maaf 
dengan penyajian yang berbeda. 

* Guru menugaskan siswa mengamati berbagai aktivitas fisik di luar sekolah dan 


menugaskan siswa menceritakan berbagai kegiatan yang sering dilakukan sebelum 
melakukan aktivitas fisik. 


REMEDIAL 


* Guru membahas kembali materi tentang pemecahan masalah tentang satuan waktu bagi 
siswa yang belum paham. 

* Guru membimbing lebih lanjut siswa yang kurang membisaka diri melaksanakan aturan 
di lingkungan keluarga 

* Guru membahas kembali materi tentang cara menulis teks permintaan maaf bagi siswa 
yang belum mampu menuliskannya. 


* Guru mengulas kembali materi tentang kegiatan yang biasa dilakukan sebelum melakukan 
aktivitas fisik bagi siswa yang sulit menemukannya. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti, jujur, santun, dan bertanggung jawab 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Unjuk kerja: Menceritakan kegiatan yang boleh dilakukan sebelum melakukan akti- 
vitas fisik dan menulis teks permintaan maaf. 


os . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


Nama 


Ne Siswa 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Peer Tercapai 
No Kriteria 
1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 
2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 
Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 
Kriteria 1 Kriteria 2 
No Nama Siswa 
ile 
Pe 


b. Penilaian pemecahan masalah yang berkaitan dengan waktu 


(1) 2 jam = 120 menit 
(2) 3 jam = 180 menit 
(3) 2 menit = 120 detik 
(4) 3 menit = 180 detik 
(5) 4 menit = 240 detik 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah . Zo 


3. Keterampilan 
a. Menceritakan Kegiatan yang Boleh Dilakukan Sebelum Melakukan Aktivitas Fisik 
Rubrik Menceritakan 


ar: Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa bercerita Setengah Kurang dari Belum mampu 
Bercerita dengan lancar bagian cerita setengah bercerita 
disampaikan bagian cerita 
dengan lancar disampaikan 
dengan lancar 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya __| Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 
b. Menulis Teks Permintaan Maaf 
Rubrik Menulis Cerita Narasi 
ae: Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kesesuaian isi Seluruh isi teks Setengan atau Kurang dari Seluruh isi teks 
dengan judul sesuai judul atau | lebih isi teks setengah isi teks | belum sesuai 
atau tema tema sesuai judul atau | sesuai judul atau 
tema tema 
2. | Keruntutan Seluruh kegiatan | Setengah atau Kurang dari Seluruh isi teks 
cerita tersusun dengan _ | lebih isi teks setengah isi teks | belum runtut 
runtut tersusun runtut tersusun runtut 
3. | Ketepatan ejaan | Seluruh teks Setengah atau Kurang dari Seluruh 
menggunakan lebih teks setengah teks teks belum 
ejaan yang tepat | menggunakan menggunakan menggunakan 
ejaan yang tepat | ejaan yang tepat | ejaan yang tepat 


Cn a 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Matematika 


3.5 Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

4.5 Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
panjang, berat benda 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


3.5.3. Membaca waktu yang 
ditunjukkan oleh jam 
dengan menggunakan 
satuan waktu (jam, 
menit). 

4.5.1 Memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


4.5.2 Memeriksa kebenaran 
pemecahan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


Bahasa Indonesia 
Be) 


Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.4 Menjelaskan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


4.5.3  Mendemonstrasikan 
isi teks permintaan 
maaf dalam menjaga 
kerukunan hidup dalam 
keluarga. 


SBDP 


Mengenal pola irama 
lagu bertanda birama 
tiga, pola bervariasi dan 
pola irama rata dengan 
alat musik ritmis. 


Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


3.2.2 Mengidentifikasi pola 


4.7.2 


irama bervariasi dengan 
alat musik ritmis. 
Menyanyikan lagu 
anak-anak sederhana 
dengan kata-kata yang 
bermakna. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan isi 
teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dengan bahasa yang santun. 

2. Dengan penugasan, siswa dapat mendemonstrasikan isi 
teks permintaan maaf dalam menjaga kerukunan hidup 
dalam keluarga dengan bahasa yang santun. 

3. Dengan menggunakan alat musik ritmis, siswa dapat 
mengidentifikasi pola irama bervariasi dengan alat musik 
ritmis dengan teliti. 

4. Dengan didiringi alat musik ritmis, siswa dapat 
menyanyikan lagu anak-anak sederhana dengan kata- 
kata sendiri yang bermakna dengan tanggung jawab. 

5. Dengan mengamati jarum jam, siswa dapat membaca 
waktu yang ditunjukkan oleh jam dengan menggunakan 
satuan waktu (jam dan menit) dengan bahasa yang 
santun. 

6. Dengan menggunakan satuan waktu, siswa dapat 
memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu 
dengan tanggung jawab. 

7. Dengan penugasan, siswa dapat memeriksa kebenaran 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan waktu 
dengan teliti. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


1. Alat-alat musik ritmis, misalnya: rebana dan marakas. 
Gambar jam dinding. 
Teks bacaan tentang “Hemat Air”. 


Gambar Mutiara memainkan rebana dan Udin memainkan 
marakas. 


5. Gambar Mutiara mengajak bernyanyi menggunakan alat 
musik ritmis. 


6. Teks lagu “Pergi Sekolah”. 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 


pw 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran, siswa diarahkan mengamati 
gambar tentang permintaan maaf Mutiara kepada ibu 
(mengamati). 

* Siswa diminta mengidentifikasi gambar dan menemukan 
pesan moral yang terkandung di dalamnya (mengamati). 


Ayo Menanya 


* Setelah mengamati gambar, siswa diarahkan oleh guru 
mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya 
siapa, apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan 
berdasarkan gambar (menalar). 

* Siswa menukarkan pertanyaan yang dibuat dengan 
teman di sampingnya (mencoba). 

* Siswa saling menanggapi pertanyaan yang dibuat oleh 
setiap siswa (mengomunikasikan). 


Ayo Membaca 


* Siswa membaca teks tentang “Hemat Air”. Dalam teks 
disajikan aturan keselamatan dalam menghemat air. 


Disajikan juga contoh permintaan maaf dalam menjaga he pac 
hidup rukun di rumah (mencoba). 


* Bertanya jawab tentang isi teks yang dibaca (menalar ‘Memat Ae 
dan mengomunikasikan). Ke yore heme deen seergeunsian om Bu 
=, 


Ayo Berlatih 


* Setelah membaca teks, siswa menemukan_ contoh 
permintaan maaf dalam menjaga hidup rukun di rumah 
(menalar). 

*  Siswa diminta mendemonstrasikan contoh permintaan 
maaf dengan teman yang lain di depan_ kelas 
(mengomunikasikan). 

* — Siswa saling memberikan masukan terhadap contoh yang 
telah ditampilkan (mengomunikasikan). 


Miutrary Gori Unter! Deperngnat yepumaly 

SeteaN Perret. mrepeko reererar 

Mertew@ry) Gtpat Gur) aint maa titer 
Mawlh) ongetich terms lenge chet rum mires! 


* Siswa kembali diingatkan dengan alat musik ritmis. Jika AAat muh ria corwetene® reaen don morehas 


alat musik ritmis belum ada, dapat digunakan benda- — 
benda di sekitar yang dapat di pukul. Akan tetapi harus e, S 
diperhatikan benda yang dipilih, misalnya bahan dari 
plastik agar tidak membahayakan siswa (menalar). ro] ge 

* Guru meminta siswa mengamati gambar alat musik ritmis => a 
yang terdapat dalam buku yaitu rebana dan marakas 
(mengamati). 


* Siswa diajarkan cara memukul alat musik ritmis dengan 
pola bervariasi yang dicontohkan terlebih dahulu oleh 
guru secara langsung (mencoba). 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah 8-0) 


0 | 


Ayo Berlatih 


Siswa menyanyikan lagu “Pergi Sekolah” diiringi alat 
musik ritmis atau benda-benda yang dapat dipukul 
lainnya (mencoba). 

Bertanya jawab tentang isi lagu yang telah dinyanyikan 
(menalar dan mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


= 


Siswa kemudian dikenalkan kembali dengan satuan 
waktu dengan mengamati kembali gambar jam dan 
waktu yang ditunjukkannya (mengamati). 


Siswa menjelaskan waktu yang ditunjukkan oleh jarum 
jam (mengomunikasikan). 


Ayo Berlatih 


Siswa kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang 


Petyl Sekolah 


Cptaery te Sut 


OW. Dee an Ayol. schwtet papi 
Shs gery! webchat werreest bert cert! 


CAs Om) yey 
Compe OA pera serrenrgt 
vetahy Nery bow Cage 
Pharma! qureres Verpeeegs ternert 
tadeh toncdanyn Lay muri tastionan 


(ein an Memon Wim o! sctcnees 
hort reerocast hun peat 06.00 


Ube Gan Crrran- trrnor reso inget Ganga 
OTLEY wat ma 
Mawh mostiah tern. dengen uttuert wee te 


a cere 
/ pares \ 
| teen - a0 ane J 
Nb pee = hth eee 
~ —_ me, 


 —— 


Serkan sacl wart benhes Gengan jweben yoog tpt! 
termaiban penass trbenaran vwahen Wwrarems! 


) Woes « 
)wem - 
») (0 ent ~ 


mena 
mend 
om 


berkaitan dengan waktu (mencoba). 

* Saling bertukar jawaban dengan teman di sampingnya dan 
saling bertukar pikiran (menalardanmengomunikasikan). 

* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
(menalar dan mengomunikasikan). 

* Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri 
(mengomunikasikan). 

* Guru memberikan penghargaan dan penguatan terhadap , oo 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan Es) 
penghargaan secara verbal, misalnya: anak cerdas, anak 
rajin, anak pintar, dan sebagainya. 


PENGAYAAN 
* Guru menugaskan siswa membuat contoh drama yang di dalamnya disajikan contoh 
permintaan maaf yang baik. 


* Guru menugaskan siswa menemukan berbagai contoh pukulan dengan irama yang 
bervariasi dan memainkannya untuk mengiringi lagu anak-anak lainnya. 


* Guru menugaskan siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu 
sehingga siswa menjadi lebih mahir dalam menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. 


REMEDIAL 

* Guru membimbing dan membahas kembali materi tentang contoh permintaan maaf bagi 
siswa yang belum dapat mendemonstrasikannya. 

* Guru mengulang kembali materi tentang menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis 
dengan irama bervariasi bagi siswa yang sulit melakukannya. 

* Guru membahas kembali materi tentang satuan waktu seperti contoh pada pembelajaran 
sebelumnya bagi siswa yang belum paham dan sulit menyelesaikannya. 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Santun, teliti, dan bertanggung jawab 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Unjuk kerja: Mendemonstrasikan teks permintaan maaf dan menyanyikan lagu 
anak-anak sederhana. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


2. Pengetahuan 
Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


rae, Tercapai 
No Kriteria 
1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 
2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 
Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 
Kriteria 1 Kriteria 2 


Nama Siswa 


1) 120 detik = 2 menit (skor 20) 
2) 180 detik = 3 menit (skor 20) 
3) 120 menit = 2 jam (skor 20) 
4) 180 menit = 3 jam (skor 20) 
5) 240 menit = 4 jam (skor 20) 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah . ae 


3. Keterampilan 


a. Mendemonstrasikan Teks Permintaan Maaf 
Penilaian Mendemonstrasikan Teks Permintaan Maaf 
Pee: Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Ekspresi Mimik wajah Mimik wajah Mimik wajah dan | Monoton, tanpa 
dan gerak tubuh_ | dan gerak tubuh | gerakan tubuh ekspresi 
sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan 
dialog secara dialog namun dialog 
konsisten tidak konsisten 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya ___| Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 
b. Menyanyikan Lagu Anak-Anak Sederhana 
Rubrik Penilaian Menyanyikan Lagu Anak-Anak 
peer: Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Penguasaan Hafal seluruh Hafal seluruh Hafal sebagian Belum hafal syair 
Lagu syair lagu, irama_ | syairlagu, irama_ | kecil syair lagu lagu dan irama 
tepat kurang tepat dan _| dan irama tidak tidak tepat. 
sebaliknya tepat. 
2. | Kepercayaan Tidak terlihat Terlihat ragu-ragu | Memerlukan Belum 
Diri ragu-ragu bantuan guru menunjukkan 
kepercayaan diri 


ew Buku Guru Kelas If SD/MI 


Indikator 


3.2.1 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah dan di 
sekolah. 


Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


Menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumah. 


Menunjukkan sikap 
melaksanakan aturan di 
lingkungan rumah. 


Bahasa Indonesia 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.1 Memprediksi isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


3.5.2 Membaca teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


4.5.1 Menceritakan bentuk 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
keluarga berdasarkan 
teks yang dibaca secara 
mandiri. 


SBDP 


Mengenal pola irama 
lagu bertanda birama 
tiga, pola bervariasi dan 
pola irama rata dengan 
alat musik ritmis. 


Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


Indikator 


3.2.2 Mengidentifikasi pola 


4.71 


irama bervariasi dengan 
alat musik ritmis. 


Membuat lagu anak- 
anak sederhana dengan 
kata-kata sendiri yang 
bermakna. 


Aturan Keselamatan di Rumah / 
Ve 


i 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


i 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 
dengan bahasa yang santun. 


Dengan mengisi tabel skala_ sikap, siswa dapat 
menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan 
rumah dengan jujur. 

Dengan menggunakan alat musik ritmis, siswa dapat 
mengidentifikasi pola irama bervariasi dengan teliti. 


Dengan menggunakan irama lagu “Teman di Mana-mana", 
siswa dapat membuat lagu anak-anak sederhana dengan 
kata-kata sendiri yang bermakna dengan tanggung jawab. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat memprediksi isi teks 
permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dengan teliti. 


Dengan penugasan, siswa dapat membaca teks permintaan 
maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan 
keluarga dengan bahasa yang santun. 


Dengan membaca teks, siswa dapat menceritakan bentuk 
permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
keluarga berdasarkan teks yang dibaca secara mandiri 
dengan bahasa yang santun. 


MEDIA DAN PEMBELAJARAN 


1 


DUNWN 


Gambar Udin meminta izin kepda ayah untuk mengikuti 
latihan menyanyi. 


Gambar ayah menjelaskan aturan keselamatan di rumah. 
Tabel skala sikap aturan keselamatan di rumah. 

Teks lagu “Teman di Mana-mana”. 

Gambar ayah menasehati Udin. 

Teks bacaan berjudul “Menjaga Keselamatan di Rumah”. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


(ay Ayo Mengamati 


pam 

Pada awal pembelajaran, siswa diminta mengamati 
gambar tentang Udin meminta izin kepada ayah untuk 
mengikuti latihan menyanyi (mengamati). 

Siswa mengidentifikasi isi gambar dan menyampaikan 
isinya dengan bahasa sendiri dengan bantuan guru 
(menalar dan mengomunikasikan). 


Aiaran eyetrrotan O tuerast perky Chyspetnest mare, 
Moana Souk Urraiig perty Renae Retaar Turan, 


Ayo Menanya 


Setelah mengamati gambar, guru mengarahkan siswa 
untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan 
kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan 
bagaimana berdasarkan gambar yang telah diamati 
(menanya). 

Setiap siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah 
dibuat dengan teman di sampingnya. 


Siswa menjawab dan memberikan tanggapan terhadap 
pertanyaan teman (menalar dan mengomunikasikan). 


@oe Ayo Mengamati 


Fi e 


Siswa_ diarahkan untuk mengamati gambar ayah 
menjelaskan aturan keselamatan di rumah (mengamati). 
Siswa membaca penjelasan ayah tentang aturan 
keselamatan di rumah (mencoba). 

Siswa bertanya jawab menyebutkan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di rumah (menalar). 


Ayo Berlatih 


Siswa diarahkan oleh guru untuk mengisi tabel skala 
sikap tentang aturan keselamatan di rumah. 

Siswa menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 
lingkungan rumah dengan mengisi tabel skala sikap 
secara jujur. 


Sebelumnya siswa telah kenal dengan berbagai alat 
musik ritmis. Oleh sebab itu, siswa hanya dikenalkan 
dengan cara memainkan alat musik ritmis. 

Siswa diajak menyanyikan lagu “Teman di Mana-mana” 
diiringi alat musik ritmis (mencoba). 

Siswa diarahkan dapat bernyanyi sesuai dengan teks 
dan notasi angka pada lagu “Teman di Mana-mana” 
(mencoba). 

Bertanya jawab tentang isi lagu “Teman di Mana-mana” 
(menalar dan mengomunikasikan). 


+ Menger metu beta bee 


famed 
2 Mewrqurn) porte betew @ 


Und Gan dertnerterrear titer @) eurrenty Seti 

Mereha beret merpsr dining! Gengen etal rue 
MET pate gendteng den rebar. 

Laquaye beraatid Termen 4) Mans-mend” 


Ternan di Mano -mone 


Ceyptoce | Hob Tepe 


Oy sire bas purrva terrae 
Us vere bu puetye ternary 
(4 mane meee be perne feren 


Oy sare hus pure tema 

1) wee fe pastes Seer 

(EIT eer)- 1D bee pT rere) 

Herene bu Onta ereuatwo 

FANON bas ted PV ge) Herr 
Pore 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah 8-2) 


Ayo Berlatih 


* Setelah menyanyikan lagu “Teman di Mana-mana”, siswa 
diarahkan menulis lagu sederhana tentang keselamatan 
di rumah. Untuk mengarahkan teks lagu yang akan 
dibuat, diberikan petunjuk bahwa lagu yang akan dibuat 
mengikuti irama lagu “Teman di Mana-mana” (mencoba). 


‘Uxtes don temen-tonen secre maiong 
Cictirs ferteces cerutn! (eget bertihe ereniod rune) 


Ayo Membaca 


* Setelah membuat teks lagu sendiri, siswa diarahkan 
untuk membaca teks tentang “Menjaga Keselamatan di 
Rumah” (mencoba). 

* Sebelum membaca, siswa diarahkan memprediksi_ isi 
teks terlebih dahulu melalui gambar dan teks percakapan 
pada buku siswa (menalar). 


* Siswa membaca teks tentang “Menjaga Keselamatan di 
Rumah” (mencoba). 


* Siswa bertanya jawab tentang isi teks (menalar dan i ete naire meres 
mengomunikasikan). es 

* Siswa menceritakan isi teks yang dibaca dengan bahasa 
sendiri (mengomunikasikan). aaa 


* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. ' dee avers ore deo 
* Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri 


(mengomunikasikan). ee 
* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap a | 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 


penghargaan secara verbal, misalnya anak hebat, anak 
pintar, anak rajin, anak cerdas dan sebagainya. 


PENGAYAAN 

* Guru kembali menugaskan siswa menceritakan berbagai bentuk permintaan maaf lainnya 
yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

* Guru menugaskan siswa membuat lagu anak-anak yang lain dan menuliskannya pada 
buku kecil untuk dijadikan sebagai dokumen pribadi siswa selanjutnya. 

* Guru menugaskan siswa menemukan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang pernah 
dilakukan dengan beragam teman sehingga sikap hidup rukunnya semakin terlatih. 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


REMEDIAL 


* Guru mengulas dan memotivasi kembali materi tentang cara menceritakan berbagai 
bentuk permintaan maaf bagi siswa yang belum mau menceritakannya. 

* Guru membimbing kembali cara membuat lagu sendiri, misalnya mengamati lingkungan 
sekitar bagi siswa yang kurang mampu membuatnya. 


* Guru mengulas kembali materi tentang keberagaman teman bagi siswa yang belum 
memahaminya dengan baik. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Santun, teliti, dan bertanggung jawab 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa 
3. Unjuk kerja: Menceritakan bentuk keberagaman teman, membuat lagu anak-anak 
sederhana, membaca teks permintaan maaf, dan menceritakan bentuk permintaan 
maaf. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


2. Pengetahuan 
Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


eet Tercapai 
No Kriteria 
1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 
2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 
Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 
Kriteria 1 Kriteria 2 


Nama Siswa 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah ay) 


3. Keterampilan 
a. Membuat Lagu Anak-Anak Sederhana 
Rubrik Membuat Syair Lagu Sederhana 


Baik Sekali 


Baik 


Cukup 


Perlu Bimbingan 


No Kriteria 
1. | Kesesuaian isi Seluruh isi lagu Setengah atau Kurang dari Seluruh isi lagu 
dengan judul sesuai judul atau | lebih isi lagu setengah isi lagu | belum sesuai 
atau tema tema sesuai judul atau | sesuai judul atau 
tema tema 
2. | Banyak kata 25 atau lebih kata | 20 sampai 24 15 sampai 19 kata | kurang dari 15 
yang digunakan kata kata 


b. Membaca Teks Permintaan Maaf 


Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Teks Permintaan Maaf 


Baik Sekali 


Baik 


Cukup 


Perlu Bimbingan 


No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa belum 
Membaca Teks | membaca membaca membaca kurang | mampu 
keseluruhan teks | setengah atau dari setengah membaca teks 
lebih bagian teks | bagian teks 
2. | Pemahaman Isi | Mampu Mampu Mampu Belum mampu 
teks menjawab semua | menjawab menjawab kurang | menjawab 
pertanyaan yang _| setengah atau dari setengah semua 
diajukan lebih pertanyaan | bagian teks pertanyaan yang 
yang diajukan diajukan 
c. Menceritakan Bentuk Permintaan Maaf 
Rubrik Menceritakan Bentuk Permintaan Maaf 
Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 


No 


Kriteria 


Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Belum mampu 
bercerita 


Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Indikator 


3.2.1 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah dan di 
sekolah. 


Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


Menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumah. 

Menunjukkan sikap 
melaksanakan aturan di 
lingkungan rumah. 


Bahasa Indonesia 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.5 Menyimpulkan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
yang telah dibaca. 


4.5.2 Menulis teks permintaan 
maaf sederhana tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


1a 1 : Aturan Keselamatan di Rumah 


PJOK 


3.10 Mengetahui apa yang 
dilakukan dan dihindari 
sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


4.10 Menceritakan tentang 
apa yang dilakukan 
dan dihindari sebelum 
dan setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


3.10.1 Mengidentifikasi 
berbagai kegiatan yang 
sering dilakukan sebelum 
melakukan aktivitas fisik. 


3.10.5 Mengelompokkan 
kegiatan yang perlu 
dihindari sebelum 
melakukan aktivitas fisik. 

4.10.2 Menceritakan kegiatan 
yang perlu dihindari 
sebelum melakukan 
aktivitas fisik. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 
dengan bahasa yang santun. 


Dengan mengisi tabel skala_ sikap, siswa dapat 
menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan 
rumah dengan jujur. 

Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 
berbagai kegiatan yang sering dilakukan sebelum 
melakukan aktivitas fisik dengan teliti. 


Dengan membaca teks tentang penjelasan Edo, siswa 
dapat mengelompokkan kegiatan yang perlu dihindari 
sebelum melakukan aktivitas fisik dengan teliti. 


Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan kegiatan 
yang perlu dihindari sebelum melakukan aktivitas fisik 
dengan bahasa yang santun. 


Dengan membaca teks percakapan Ibu dan Edo, siswa 
dapat menyimpulkan isi teks permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga yang 
telah dibaca dengan bahasa yang santun. 

Dengan penugasan, siswa dapat menulis teks permintaan 
maaf sederhana tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dengan tanggung jawab. 

Dengan mengamati gambar bunga-bunga di dalam pot, 
siswa dapat menyebutkan kegunaan benda dengan 
bahasa yang santun. 

Dengan penugasan guru, siswa dapat menentukan 
kegunaan masing-masing benda dengan teliti. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


Gambar Udin dan teman- teman melakukan pemanasan. 


Gambar ibu menjelsakan aturan bermain di halaman 
rumah 


Tabel skalasikap tentang menunjukkan sikapmelaksanakan 
aturan di lingkungan rumah 


Gambar Edo menjelaskan kegiatan yang perlu dihindari 
sebelum melakukan aktifitas fisik. 


Gambar bola kasti mengenai pot bunga. 
Gambar bunga-bunga yang ditanam di dalam pot. 


On . $Buku Guru Kelas 1'SD/MIL_ 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


@ey Ayo Mengamati 


2 


= 


Pada awal pembelajaran, siswa diarahkan mengamati 
gambar kegiatan Udin dan teman-teman dalam 
melakukan pemanasan (mengamati). 

Siswa mengidentifikasi gambar dan menemukan isinya 
dengan bahasasendiri (menalardanmengomunikasikan). 


Ayo Menanya 


Setelah mengidentifikasi gambar, siswa_ diarahkan 
mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar. Untuk 
bertanya, dapat diarahkan dengan menggunakan kata 
apa, mengapa, kapan, di mana, dan siapa (menanya). 
Siswa_ saling bertukar pertanyaan yang telah dibuat 
dengan teman yang ada di sampingnya. 

Siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 
diajukan temannya (mengomunikasikan). 


™ Ayo Mengamati 


Siswa diarahkan mengamati gambar ibu menjelaskan 
aturan ketika bermain di halaman (mengamati). 

Siswa membaca teks penjelasan ibu tentang aturan 
bermain di halaman (mencoba). 

Siswa bertanya jawab menyebutkan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-hari di rumah (menanya). 


Ayo Berlatih 


Siswa diarahkan oleh guru untuk mengisi tabel tentang 
menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan 
rumah (menalar). 

Siswa menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 
lingkungan rumah dengan mengisi tabel skala sikap 
secara jujur (mencoba). 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah eG) 


 —— 


Seren boy heal ode stuewrwnry, 


* Siswa diminta membaca penjelasan Edo tentang kegiatan Pivot gemnt  heneh danger wine 


yang perlu dihindari sebelum melakukan aktivitas fisik Posse seule an 
(mencoba). Se 

Ae Hentai, Se ary Ma 

* Bertanya jawab tentang kegiatan yang perlu dihindari SS 


sebelum melakukan aktivitas fisik sesuai dengan 
pengetahuan siswa (menalar dan mengomunikasikan). 


* Siswa mengelompokkan kegiatan yang perlu dihindari Mud, peburniny wind Nauta caritahen beyieter rong 


sebelum melakukan aktivitas fisik berdasarkan jawaban SS Te 
teman dengan bimbingan guru. EID 
* Siswa kemudian diminta menceritakan berbagai kegiatan Use dn rman tone born ot en 
yang perlu dihindari sebelum melakukan aktivitas fisik mage laiedeanionernmaneaseere 
dengan bahasa sendiri (mengomunikasikan). |\° Zia 


Ayo Menulis 


* Siswa mengamati gambar kegiatan Udin dan teman- 
teman bermain kasti. Gambar itu menjelaskan bahwa 
kegiatan Udin dan teman-teman kurang memperhatikan 
keselamatan dalam bermain (mengamati). 


* Siswa membaca teks percakapan tentang permintaan 
maaf yang ada pada buku siswa (mencoba). 

* Setelah membaca teks percakapan, siswa diarahkan 
menyimpulkan isi teks dengan bahasa sendiri (menalar). 


Ayo Berlatih 


* Setelah memberikan simpulan, siswa_ diarahkan 
menuliskan contoh teks permintaan maaf berdasarkan 
kegiatan yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari- 


hari (mencoba). —— 


+ Siswa membacakan isi teks permintaan maaf yang telah saaiola: Haaaak cack ‘i 


ditulis (mengamati). 9 eer Lap Tas aah Tailed 
* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami dardds 
(menanya). 
* Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri 
(mengomunikasikan). 


* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa. Boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal, misInya: anak santun, anak 
pintar, dan sebagainya. 


Oo. . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


(utet Goo UrTeO LtNds-Derae Oh eeb!iOr rurtenere! 
Fenmuan bequnnan sting bends pang bores ateiti! 


tee Ayo Mengamati — 
4 


; , one ccnte NE 
Guru mengarahkan siswa mengamati gambar bunga- t po Monpepe tania 
bunga di dalam pot (mengamati). ; 
Siswa menyebutkan kegunaan pot bunga (menalar). : 
o 


Ayo Berlatih 


Guru mengarahkan siswa untuk menentukan benda yang 
pernah dilihat atau diamati beserta kegunaannya. 

Siswa diarahkan mengisi tabel tentang nama benda yang 
diamati dan kegunaanya (menalar). 


PENGAYAAN 


Guru menugaskan siswa membiasakan lebih lanjut menunjukkan sikap melaksanakan 
aturan di lingkungan rumah 

Guru mengarahkan siswa membiasakan diri untuk menghindari kegiatan yang tidak 
boleh dilakukan sebelum melakukan aktivitas fisik. 

Guru menugaskan siswa menuliskan bebagai bentuk permintaan maaf dengan penyajian 
yang lebih bervariasi. 


REMEDIAL 


Guru mengulas kembali materi tentang sikap mau berinteraksi dengan beragam teman 
di lingkungan rumah bagi siswa yang belum paham. 

Guru mengulas kembali materi tentang kegiatan yang perlu dihindari sebelum melakukan 
kativitas fisik bagi siswa yang belum paham. 

Guru mengulas kembali tentang cara menulis teks permintaan maaf bagi siswa yang 
belum dapat menuliskannya dengan baik. 


PENILAIAN 
A. Teknik Penilaian 


1. Penilaian sikap: Teliti, jujur, santun, dan bertanggung jawab. 

2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa. 

3. Unjuk kerja: Menceritakan kegiatan yang perlu dihindari sebelum melakukan aktivi- 
tas fisik dan menulis teks permintaan. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 


1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yan 


g sesuai! 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah . =e 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa 
Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Kriteria 


Tercapai 


1. 


Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. 


Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


3. Keterampilan 
a. Menceritakan Kegiatan yang Perlu Dihindari Sebelum Melakukan Aktivitas Fisik 


eee: Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa bercerita Setengah Kurang dari Belum mampu 
Bercerita dengan lancar bagian cerita setengah bercerita 
disampaikan bagian cerita 
dengan lancar disampaikan 
dengan lancar 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya _ | Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 
b. Menulis Teks Permintaan Maaf 
Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 


No 


Kriteria 


Kesesuaian isi 
dengan judul 
atau tema 


Seluruh isi teks 
sesuai judul atau 
tema 


Setengan atau 
lebih isi teks 
sesuai judul atau 
tema 


Kurang dari 
setengah isi teks 
sesuai judul atau 
tema 


Seluruh isi teks 
belum sesuai 


Cn i 


Ketepatan ejaan 


Seluruh teks 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


Setengah atau 
lebih teks 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


Kurang dari 
setengah teks 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


Seluruh 

teks belum 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.2 |_Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari- 
hari di rumah dan di 
sekolah. 


4.2. |Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


Indikator 


3.2.1 Menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari di 
rumah. 


4.2.2 Membiasakan diri 
melaksanakan aturan di 
lingkungan keluarga 


Matematika 


3.5 Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

4.5 Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
panjang, berat benda 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


Indikator 


3.5.3 Membaca waktu yang 
ditunjukkan oleh jam 
dengan menggunakan 
satuan waktu (jam, 
menit). 

4.5.1 Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


4.5.2 Memeriksa kebenaran 
pemecahan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


SBDP 


3.2 Mengenal pola irama 
lagu bertanda birama 
tiga, pola bervariasi dan 
pola irama rata dengan 
alat musik ritmis. 


4.7. Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


Indikator 


3.2.3 Mengidentifikasi pola 
irama rata dengan alat 
musik ritmis. 


4.7.2 Menyanyikan lagu 
anak-anak sederhana 
dengan kata-kata yang 
bermakna. 


Bahasa Indonesia 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


Indikator 


3.5.6 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga. 


4.5.3 Mendemonstrasikan 
isi teks permintaan 
maaf dalam menjaga 
kerukunan hidup dalam 
keluarga. 


uran Keselamatan di Rumah 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. 


Dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks permintaan maaf tentang sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan keluarga dengan tanggung 
jawab. 


Dengan penugasan, siswa dapat mendemonstrasikan _ isi 
teks permintaan maaf dalam menjaga kerukunan hidup 
dalam keluarga dengan bahasa yang santun. 


Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah 
dengan bahasa yang santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan diri 
melaksanakan aturan di lingkungan keluarga dengan jujur. 


Dengan menggunakan salah satu alat musik ritmis, siswa 
dapat mengidentifikasi pola irama rata dengan alat musik 
ritmis dengan teliti. 

Dengan diiringi alat musik ritmis, siswa dapat menyanyikan 
lagu anak-anak sederhana dengan kata-kata yang 
bermakna dengan tanggung jawab. 


Dengan mengamati gambar jam, siswa dapat membaca 
waktu yang ditunjukkan oleh jam dengan menggunakan 
satuan waktu (jam, menit) dengan teliti. 


Dengan’ penugasan, siswa dapat  menyelesaikan 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu 
dengan tanggung jawab. 

Dengan penugasan, siswa dapat memeriksa kebenaran 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan waktu secara 
teliti. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


Gambar ibu menjelaskan aturan menonton TV. 
Teks bacaan tentang “Aturan Menonton Televisi”. 


Gambar Udin dan Beni menjelaskan aturan menonton TV 
kepada teman-teman. 


Kolom pembiasaan diri mengikuti aturan di rumah. 
Teks lagu “Gelang Sipaku Gelang”. 
Gambar jam. 


On . Buku Guru Kelas 1! SD/MI 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


@ey Ayo Mengamati 


2 


= 


* Pada awal pembelajaran, siswa diarahkan mengamati 
gambar tentang ibu menjelaskan aturan menonton 
kepada Udin dan teman-temannya (mengamati). 

* Siswa kemudian mengidentifikasi isi gambar dan 


menemukan_ sikap_ positif yang ada pada gambar 
(menalar). 


Ayo Menanya 


* Setelah mengamati gambar, guru mengarahkan siswa 
untuk mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya 
siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa 
sesuai dengan isi gambar dengan bahasa_ sendiri 
(menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dengan teman di sampingnya (mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 


pertanyaan yang diajukan temannya (mengomunikasi- 
kan). 


Ayo Membaca 


* Siswa diarahkan oleh guru untuk membaca teks tentang 
“Aturan Menonton Televisi” dengan lancar (mencoba). 

* Bertanya jawab tentang isi teks yang dibaca (menalar 
dan mengomunikasikan). 

* Siswa diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks 
yang dibaca (menalar). 


Ayo Berlatih 


* Sebelumnya, siswa telah tahu isi dari teks yang dibaca. 

* Siswa kemudian mendemonstrasikan contoh meminta 
maaf yang baik dengan teman di depan_ kelas 
(mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain menanggapi penampilan dari temannya 
(mengomunikasikan). 


a 


Sepusens seinen Udin dann tenant temen enenonton 
detewts fl marred) (atin 
MECPTR Ee Fle her team 


1) Abe pele utaren yong cory dyerheeten hetihe 
frerverntoe twleyess? 


2) Mengora Rite peru tnempernetaen dan 
reece wanckan ature itu» 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah ) 


Ayo Mengamati 


Siswa mengamati gambar Udin dan Beni menjelaskan 
aturan menonton televisi (mengamati). 


Siswa membaca teks penjelasan Udin dan Beni tentang 
aturan menonton televisi (mencoba). 


Siswa menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari yaitu tentang menonton televisi (mencoba). 


Ayo Berlatih 


Siswa diminta membaca kolom pembiasaan yang 
terdapat dalam buku siswa (mencoba). 

Bertanya jawab tentang maksud dari isi masing-masing 
kolom yang ada (menalar dan mengomunikasikan). 
Siswa diarahkan oleh guru untuk dapat membisakan diri 
melaksanakan aturan dalam lingkungan keluarga. 

Siswa berlatih membiasakan diri melaksanakan aturan di 
lingkungan keluarga (mencoba). 

Siswa menulis kebiasan diri sesuai dengan sikap yang 
biasa dilakukan pada tabel. 


Siswa saling menanggapi sikap yang telah diisi pada 
tabel. 


Guru mengarahkan siswa untuk dapat bernyanyi dengan 
menggunakan alat musik ritmis. 


Sebelum beryanyi, guru menjelaskan tentang pola irama, 


kemudian guru mencontohkan bentuk pola irama rata 
pada alat musik ritmis kepada siswa. 

Siswa menyanyikan lagu “Gelang Sipaku Gelang” 
dengan semangat dan diiringi dengan alat musik ritmis 
(mencoba). 

Bertanya jawab tentang isi lagu “Gelang Sipaku Gelang” 
(menalar). 


Ayo Mengamati 


Guru mengarahkan siswa untuk mengamati jarum jam 
pada gambar jam (mengamati). 

Siswa diarahkan membaca penjelasan tentang satuan 
waktu (mencoba). 


Siswa mengingat kembali kesetaraan satuan waktu, 


yaitu: 1 jam = 60 menit, dan 1 menit = 60 detik (menalar). 


on . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Mum, petoreng Cote herry Diusstan wRagr mw Ringy terriBiet 
Qatar tenigupanm, sefart tert! 


yee 
% oe 


poe dinar y liebe bdrm gre carte 


3 Tie meerten Pe vies 
dot 


Nyaroanetye beratul “Lelong Sipeku Lrkeng” 
Perteortibens tts kage ter ibest! Camnation rrpienyiboet 


Curetan Weems reve brite rrernvhad etat eran) rete! 
Getong Sipoku Gelang 


Curoor, NW 

Ftteng masctu qctong 
Cobeny setae: sere 

Ltiang wawihu gate 
Catteng betters) eer 


Merl petong meortion pudgy 
Marten pase bersome terme 


===> 


fant wader erernenmhan umd 04.00 wwe 

Usha 1Otes tele menenton selena | eee 

1 pig eres angel Deitel | eben © 10) creel 

be apt emtrvelerekiun suvt-mad wang brovhaston 
Genger setven woktu 


Ayo Berlatih 


geted OF9.15 sewer Berets prereet terres t afen rreeeté) 
Aopeatent 


* Siswa diarahkan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 2) Lan Gem von sense raramnn SDN A 
dengan satuan waktu (mencoba). pir see extn neem) defn’? 
* Siswa memeriksa kebenaran jawaban yang telah dibuat ", Seen te ra a 0) On 
, , arm CP reba ee Vel ” re i o> 
(mengomunikasikan). — 
* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami © eunghet det naman Ua aud on.on. Borage 
siswa (menanya). ronda wamaadone 
, , , be ®) Gta mengericten tapos seieme | pen 1S meet 
* Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri Deroge mcret foare Co maengerpTiacs Rape) 
(mencoba). 


* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal. 


PENGAYAAN 

* Guru menugaskan siswa menemukan berbagai bentuk aturan yang lainnya lainnya dalam 
kegiatan di rumah. 

* Guru menugaskan siswa membuat teks percakapan tentang permintaan maaf dan 
mendemonstrasikannya dalam bentuk bermain peran. 

* Guru menugaskan siswa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu 
dengan sajian soal yang lebih bervariasi. 


REMEDIAL 


* Guru mengulas kembali materi aturan sehari-hari di rumah bagi siswa yang belum paham. 


* Guru membimbing kembali siswa dalam mendemonstrasikan contoh permintaan maaf 
bagi siswa yang belum dapat melakukannya dengan baik. 


* Guru mengulas kembali materi tentang pemecahan masalah yang berkaitan dnegan 
satuan waktu bagi siswa yang belum dapat menyelesaikannya dengan benar. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Santun, bertanggung jawab, dan teliti. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 
3. Unjuk kerja: Menceritakan bentuk keberagaman teman, mendemonstrasikan teks 
permintaan maaf, dan menyanyikan lagu anak-anak sederhana. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah . ae 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


Tercapai 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


a. Penilaian menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca 
(1) Tidak boleh menonton terlalu dekat. 
(2) Menghidupkan televisi harus berhati-hati. 
(3) Setelah menonton televisi harus dimatikan. 


b. Penilaian pemecahan masalah yang berkaitan dengan waktu 
(1) 15 menit (skor 20) 
(2) 1 jam (skor 20) 
(3) 1.200 detik (skor 20) 
(4) 1.500 detik (skor 20) 
(5) 75 menit (skor 20) 


3. Keterampilan 


a. Menceritakan Bentuk Keberagaman Teman 
Rubrik Menceritakan Berbagai Jenis Kegiatan 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


oe Buku Guru Kelas If SD/MI 


b. Mendemonstrasikan Teks Permintaan Maaf 
Penilaian Mendemonstrasikan Teks Permintaan Maaf 


No Kriteria 


1. | Ekspresi 


Baik Sekali 


Mimik wajah 
dan gerak tubuh 
sesuai dengan 
dialog secara 
konsisten 


Baik 


Mimik wajah 
dan gerak tubuh 
sesuai dengan 
dialog namun 
tidak konsisten 


Cukup 


Mimik wajah dan 
gerakan tubuh 
sesuai dengan 
dialog 


Perlu Bimbingan 


Monoton, tanpa 
ekspresi 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


c. Menyanyikan Lagu Anak-Anak Sederhana 
Rubrik Penilaian Menyanyikan Lagu Anak-Anak 


No Kriteria 


1. | Penguasaan 
Lagu 


Baik Sekali 


Hafal seluruh 
syair lagu, irama 
tepat 


Baik 


Hafal seluruh 
syair lagu, 
irama, irama 
kurang tepat dan 
sebaliknya 


Cukup 


Hafal sebagian 
kecil syair lagu 


Perlu Bimbingan 


Belum hafal syair 
lagu 


2. | Kepercayaan 
Diri 


Tidak terlihat 
ragu-ragu 


Terlihat ragu-ragu 


Memerlukan 
bantuan guru 


Belum 
menunjukkan 
kepercayaan diri 


REFLEKSI GURU 


1. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran? 


Ibu lakukan lebih efektif? 


Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang Bapak/ 


Subtema 1: Aturan Keselamatan di Rumah a) 


LEMBARAN PENILAIAN 


Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 


1. 


Bacalah teks di bawah ini, kemudian jelaskan isinya dengan bahasamu sendiri! 


Menjaga keselamatan di rumah ada aturannya. Kita harus mematuhi aturan itu 
dengan baik. Hal itu berguna untuk menjaga keselamatan diri dan barang-barang 
berharga di rumah. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya mengunci pintu dan 
pagar ketika hendak bepergian. Udin juga melakukannya dengan baik. Udin dikatakan 
sebagai anak yang dapat mematuhi aturan keselamatan di rumah. 


QW GE DGS eccececscecceces cevetternvevetuarsevsaceavevuieees seine repidedcevevideatveglatent veadacas eevadneut vevadeavevevausaysevbacnneeeauaces 


Buatlah sebuah teks permintaan maaf sederhana yang menunjukkan sikap hidup rukun di 
lingkungan rumahmu! 


GW GI ssc cc cece ccc sets ccc ec dace ee sewn deen sate ose hase hams dete ay ce fee scent esddeniete sugeceuseeyenscdsiesfecctees 


Sebutkanlah contoh-contoh kegiatan yang pernah kamu lakukan dengan beragam 
temanmu! 


VOW GDI oe esc conte sec tate cecest eed cece seed dacs tegetacaa terete accieteen ec temsee oe eat tae vita cece ceataceeceates ooeitasees seetenee 


Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 


a) 2 jam =... menit 
b) 3 jam =... menit 
c) 4 jam =... menit 
d) 4 menit =... detik 
e) 9 menit =... detik 


KUNCI LEMBARAN PENILAIAN 


1. 


ve ON 


Aturan menjaga kesematan di rumah, misalnya: mengunci pintu dan pagar ketika 
hendak bepergian (skor 20). 

Disesuaikan dengan jawaban siswa (skor 20). 

Disesuaikan dengan jawaban siswa (skor 20). 

Disesuaikan dengan jawaban siswa (skor 20). 


(a) 2 jam = 120 menit (skor 4) 
(b) 3 jam = 180 menit (skor 4) 
(c) 4 jam = 240 menit (skor 4) 
(d) 4 menit = 240 detik (skor 4) 
(e) 9 menit = 540 detik (skor 4) 


On . Buku Guru Kelas 11! SD/MI 


SUBTEMA 2: 


Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2 


Bahasa Indonesia Matematika 


1.2 Menerima keagungan 1.1 
Tuhan Yang Maha 

Esa atas keberadaan 
keluarga serta 
penciptaan hewan dan 


tumbuhan. 


Memiliki rasa percaya 
diri dan tanggung jawab 
terhadap keberadaan 
anggota keluarga dan 
dokumen milik keluarga 
melalui pemanfaatan 
bahasa Indonesia dan/ 
atau bahasa daerah. 


2.2 


2S 


\am 


PJOK 


1.1 Menghargai tubuh dengan 
seluruh perangkat gerak 
dan kemampuannya 
sebagai anugrah Tuhan. 


Bertanggung jawab 
terhadap keselamatan 
diri sendiri, orang lain, 
dan lingkungan sekitar, 
serta dalam penggunaan 
sarana dan prasarana 
pembelajaran. 


2.2 


1.2 Menerima kebersamaan 
dalam keberagaman 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Menunjukkan perilaku 
toleran terhadap 
keberagaman 
karakteristik individu, 
dalam kehidupan 
beragama, suku, fisik, 
dan psikis di rumah dan 
sekolah. 


2.3 


Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 
Memiliki rasa ingin 
tahu dan ketertarikan 
pada matematika, 
yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar. 


Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4 


3.2 Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu penyajian. 


4.2 


PJOK 


3.10 Mengetahui apa yang 
dilakukan dan dihindari 
sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


Menceritakan tentang 
apa yang dilakukan 
dan dihindari sebelum 
dan setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


4.10 


aa 
JIL 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 


Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Matematika 


3.5 


Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 

dengan penjumlahan, 
Ppengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


SBdP 


3.4 


4.14 


Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 


Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan melipat, 
menggunting, menempel 
dengan menggunakan 
pola sederhana setempat. 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 2: Menjaga Keselamatan di Rumah 


Membaca teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan keluarga. 


. Menceritakan bentuk keberagaman teman di 


lingkungan rumah. 


. Menyebutkan satuan waktu (nama-nama hari dalam 


satu minggu). 


Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
satuan waktu. 


. Menjelaskan cara mengolah bahan alam yang dapat 


digunakan sebagai karya kreatif 

Membuat karya kerajinan bahan alam melalui 
kegiatan melipat dengan menggunakan pola 
sederhana. 


Menemukan isi teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan keluarga. 


. Menulis teks cerita narasi sederhana tentang 


kegiatan di lingkungan keluarga. 


. Membedakan masing-masing individu di lingkungan 


rumah berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. 


Menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 
beragam teman di lingkungan rumah. 


. Menentukan kesetaraan antar satuan waktu (hari, 


minggu, bulan, dan tahun). 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
satuan waktu. 

Menceritakan kegiatan yang boleh dilakukan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


Menjelaskan isi teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan keluarga. 


. Membuat pertanyaan berdasarkan isi teks teks cerita 


narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan 
keluarga. 


Menyebutkan satuan waktu (nama-nama hari). 


Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
satuan waktu. 


. Mengidentifikasi bahan alam di lingkungan sekitar 
untuk karya kreatif. 

Membuat karya kerajinan bahan alam melalui 
kegiatan menggunting dengan menggunakan pola 
sederhana. 


Sikap 
« Santun, Teliti, Jujur, dan Bertanggung 
Jawab. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa mengajukan pertanyaan 
berdasarkan gambar. 
* Menjawab soal latihan tentang satuan 
waktu. 
Keterampilan 
* Menceritakan bentuk keberagaman 
teman di lingkungan rumah. 
* Membeca teks cerita narasi. 
* Menceritakan kembali teks cerita narasi 
dengan bahasa sendiri. 
* Membuat Karya kerajinan dari baan 
alam dengan teknik melipat. 


Sikap: 

¢ Santun, Teliti, Jujur, dan Bertanggung 

Jawab. 
Pengetahuan: 

* Daftar periksa mengajukan pertanyaan 
berdasarkan gambar. 

* Mengelompokka kegiatan yang boleh 
dilakukan setela melakukan aktivitas 
fisik. 

* Menyelesaikan soal latihan tentang 
kesetaraan satuan waktu. 

Keterampilan: 

+ Menulis teks cerita narasi. 

*« Menunjukkan sikap mau berinteraksi 
dengan beragam teman di lingkungan 
rumah. 

* Menceritakan kegiatan yang boleh 
dilakukan setelah melakukan aktivitas 
fisik. 


Sikap 
* Santun, Teliti, Jujur, dan Bertanggung 
Jawab. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa mengajukan pertanyaan 
berdasarkan gambar. 
* Menyelesaikan soal tentang satuan 
waktu (nama-nama hari). 
Keterampilan 
* Membuat pertanyaan berdasarkan teks 
cerita yang telah dibaca. 
* Membuat karya kerajinan dari bahan 
alam dengan teknik menggunting 
dengan pola sederhana. 


jaga Keselamatan di Rumah 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 2: Menjaga Keselamatan di Rumah 


Menceritakan teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan keluarga berdasarkan teks 
yang dibaca secara mandiri. 


. Menjelaskan cara mengolah bahan alam yang dapat 


digunakan sebagai karya kreatif. 


. Membuat karya kerajinan bahan alam melalui 


kegiatan menggunting dengan menggunakan pola 
sederhana. 


. Menjelaskan makna keberagaman karakteristik 


individu di lingkungan rumah. 


. Menceritakan bentuk keberagaman teman di 


lingkungan rumah. 


Menyimpulkan isi teks cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di lingkungan keluarga yang telah 
dibaca. 


. Menceritakan kegiatan yang perlu dihindari setelah 


melakukan aktivitas fisik. 


. Membedakan masing-masing individu di lingkungan 


rumah berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. 


. Menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 


beragam teman di lingkungan rumah. 


Menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks cerita 
narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan 
keluarga. 


. Membuat pertanyaan berdasarkan isi teks teks 


cerita narasi sederhana tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


. Menceritakan bentuk keberagaman teman di 


lingkungan rumah. 


. Menyebutkan satuan waktu (nama-nama bulan 


dalam satu tahun). 


. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 


waktu. 


. Menjelaskan cara mengolah bahan alam yang dapat 


digunakan sebagai karya kreatif. 

Membuat karya kerajinan bahan alam melalui 
kegiatan menggunting dengan menggunakan pola 
sederhana. 


Sikap 
* Santun, Teliti, dan Bertanggung Jawab. 
Pengetahuan 

* Daftar periksa mengajukan pertanyaan 
berdasarkan gambar. 

* Menjelaskan makna keberagaman 
karakteristik individu di lingkungan 
rumah. 

Keterampilan 

* Menceritakan kembali teks cerita 
narasi yang tela dibaca. 

* Menceritakan bentuk keberagaman 
teman di lingkungan rumah. 

* Membuat karya kerajinan dari bahan 
alam dengan teknik menempel 
menggunakan pola sederhana. 


Sikap 

* Santun, Teliti, Jujur, dan Bertanggung 

Jawab. 
Pengetahuan 

* Daftar periksa mengajukan pertanyaan 
berdasarkan gambar. 

* Mengerjakan soal latihan berupa 
menjodohkan anggota keluarga Udin 
dengan makanan kesukaannya. 

Keterampilan 

+ Menulis teks cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di lingkungan rumah. 

* Menunjukkan sikap mau berinteraksi 
dengan beragam teman di lingkungan 
rumah. 

* Kemampuan menceritakan kegiatan 
yang perlu dihindari setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


Sikap 

* Santun, Teliti, Jujur, dan Bertanggung 

Jawab. 
Pengetahuan 

* Daftar periksa mengajukan pertanyaan 
berdasarkan gambar. 

* Menjawab pertanyaan berdasarkan 
isi teks tentang bersantai di ruang 
keluarga. 

+ Menyelesaikan soal latihan tentang 
satuan waktu (nama-nama bulan). 

Keterampilan 

* Membuat pertanyaan berdasarkan isi 
teks menggunakan kata tanya apa, 
siapa, kapan, di mana, dan bagaiman. 

* Menceritakan bentuk keberagaman 
teman di rumah berdasarkan gambar 
kesukaaan. 

* Menggambar lokasi benda pada peta 
sedeana. 

* Membuat karya kerajinan dari bahan 
alam dengan teknik menempel 
menggunakan pola sederhana. 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 


3.2 Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.2 Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.1 Memprediksi isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


3.2.2 Membaca teks cerita 
narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


4.2.1 Menceritakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga 
berdasarkan teks yang 
dibaca secara mandiri. 


Matematika 


3.5 Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

4.5 Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


Indikator 


3.5.2 Menyebutkan satuan 
waktu dengan satuan 
baku (hari, minggu, bulan, 
dan tahun). 

4.5.1 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


SBdP 


3.4 Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 


4.14 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan melipat, 
menggunting, menempel 
dengan menggunakan 
pola sederhana. 


Indikator 


3.4.1 Mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan sekitar 
untuk karya kreatif. 


3.4.3 Menjelaskan cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat digunakan 
sebagai karya kreatif. 


4.14.1 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan melipat dengan 
menggunakan pola. 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Indikator 


3.3.1 Mengidentifikasi 
karakteristik masing- 
masing individu di 
lingkungan rumah. 

4.3.1 Menceritakan bentuk 
keberagaman teman di 
lingkungan rumah. 


Jaga Keselamatan di Rumah 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. 


10. 


Dengan mengamati gambar, siswa dapat memprediksi 
isi teks cerita narasi sederhana’ tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga dengan teliti. 


Dengan penugasan, siswa dapat membaca teks cerita 
narasi tentang menjaga keselamatan bekerja di rumah 
dengan teliti. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan 
kembali isi teks cerita narasi tentang menjaga keselamatan 
bekerja di rumah dengan bahasa yang santun. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan satuan 
waktu dengan satuan baku (hari, minggu, bulan, dan 
tahun) dengan bahasa yang santun. 


Dengan penugasan, siswa dapat menyelesaikan soal- 
soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan waktu dengan jujur. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan 
teliti. 

Dengan penjelasan guru tentang membuat gambar ikan 
dari daun kelapa, siswa dapat menjelaskan cara mengolah 
bahan alam yang dapat digunakan sebagai karya kreatif 
dengan bahasa yang santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat karya 
kerajinan bahan alam melalui kegiatan melipat dengan 
menggunakan pola sederhana dengan _ bertanggung 
jawab. 

Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 
karakteristik masing-masing individu di lingkungan rumah 
teliti. 

Dengan penugasan guru, siswa dapat menceritakan 
bentuk keberagaman teman di lingkungan rumah dengan 
bahasa yang santun. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


nu 


Gambar keluarga Udin bergotong-royong di rumah. 
Gambar ayah dan Udin bekerja di halaman. 
Teks cerita tentang menjaga keselamatan bekerja di rumah 


Gambar Siti mengamati kalender dan menyebutkan nama- 
nama hari. 


Gambar ikan dari daun kelapa. 
Gambar Udin dan Siti memegang hasil karyanya. 


on Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
kegiatan keluarga Udin dan teman Udin bergotong- 
royong di rumah (mengamati). 

Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi isi 
gambar yang diamati dengan teliti (mengamati). 


Ayo Menanya 


Guru mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan 
dengan menggunakan kata tanya siapa, apa, mengapa, 
di mana, kapan, dan bagaimana berdasarkan gambar 
yang diamati. 

Siswa mengajukan pertanyaan yang dianggap penting 
untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa (menanya). 
Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengkomunikasikan). 


Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengkomunikasikan). 


Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 


Ayo Membaca 


Guru memberi arahan kepda siswa untuk dapat membaca 
teks cerita narasi dengan lancar dan teliti. 


Sebelum membaca, guru meminta siswa mengamati 
gambar ayah dan Udin bekerja di halaman rumah 
(mengamati). 

Dari gambar yang diamati, siswa dapat memprediksi isi 
teks cerita narasi tentang kegiatan di lingkungan rumah 
berdasarkan gambar yang di amati (menalar). 


Siswa membaca teks cerita narasi tentang menjaga 
keselamatan bekerja di rumah (mencoba). 


Guru mengarahkan siswa untuk dapat bercerita dengan 
bahasa yang santun. 

Siswa menceritakan kembali_ isi 
tentang menjaga_ keselamatan 
(mengomunikasikan). 


teks cerita narasi 
bekerja di rumah 


— .  ~oa ee 


Age neg rrta takin Serdrerton garde & oe! 


Qupotbedy beers eemcrrinatarwnys? 


LTR ee peterneerey, fete italy Wes Deep iat eteeegeary 
tome? 


—, 
—— 


— — 


Menjou Keselamaton Dckerja 
i Reaves 


fehrengo USA Feryotcey soni Mere 
menebrn dikes inghumygon rurrch 


Demers bemdy (te ote ying tetas or fone 


a 


Comtakan tembali is tei & ate Gengen Bohne 
webei! 


Gurwkon teeta pory sorte! 


.-) X 


(ay Ayo Mengamati 


= 


* Guru mengarahkan siswa mengamati gambar kalender 
(mengamati). 

* Siswa bertanya jawab menyebutkan satuan waktu berupa 
nama-nama hari (menalar dan menanya). 

* Siswa menunjukkan nama-nama hari dalam satu minggu 
(mencoba). 


“6 Ayo Berlatih 


* Guru mengarahkan siswa untuk menghafal nama-nama 
hari. 

* Siswa mengerjakan soal latihan tentang satuan waktu, 
yaitu yang berkaitan dengan nama-nama hari (menalar). 


Ayo Berkreasi 


=f a 
2 i 


* Guru memberi arahan kepda siswa untuk berkreasi 
dengan bertanggung jawab. 


* Siswa bertanya jawab mengidentifikasi bahan alam di 
lingkungan sekitar untuk karya kreatif (menanya). 


* Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang membuat 
gambar ikan dari daun kelapa (mengamati). 


* Siswa menjelaskan cara mengolah bahan alam yang dapat 
digunakan sebagai karya kreatif membuat gambar ikan 
atau gambar yang lainnya dari daun kelapa (menalar). 

* Siswa diberikan arahan agar berhati-hati menggunakan 
alat atau benda tajam misalnya gunting. 

* Ketika menggunakan gunting agar berhati-hati dan 
dipegang dengan cara yang benar. 

* Siswa membuat karya kerajinan bahan alam melalui 
kegiatan melipat dengan menggunakan pola sederhana 
berupa gambar ikan atau gambar yang lainnya (mencoba). 


* Guru mengarahkan siswa untk mengamati gambar Udin 
dan Siti. 

* Siswa mengamati gambar Udin dan Siti memegang hasil 
karya yang dibuatnya (mengamati). 

* Siswa mengidentifikasi karakteristik masing-masing 
individu berdasarkan gambar kesukaan di lingkungan 
rumah (menalar). 

* Siswa bertanya jawab tentang gambar kesukaan teman 
(menanya). 


St den Qu meee meniten feusen deate. pen ancy, 
foto patour ye. dart bultenber 
‘et mengurne: Loferater yary ode uf dnc 


Acnettl qamiar & bereaah Geran eetiti! 


Unie menGerte ayul: meraphen Guhan tetepe di 
marinara riemeen 

RD ERR Ne NEI Te aed BATE CET eAN haa Aon at DEERE 
Deer yrotey cbegur reece donut) Gunes promay bebsty Ber erng 


Siswa mengisi tabel tentang gambar kesukaan teman 
(mencoba). 


Siswa menceritakan bentuk keberagaman teman di 
lingkungan rumah (mengomunikasikan). 

Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 

Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri. 
Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal. 


PENGAYAAN 


RE 


Guru memberikan soal tambahan bagi siswa yang telah mampu menyelesaikan soal 
tentang nama-nama hari dengan benar. 

Guru memberikan tugas tambahan untuk membuat karya kerajinan dari bahan alam 
dengan teknik melipat yang lain bagi siswa yang mampu dengan baik membuat kerajinan 
tersebut. 

Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu menceritakan kembali 
teks cerita yang dibaca dengan bahasa sendiri secara santun. 

Guru  memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu menceritakan 
keberagaman teman di lingkungan rumah berdasarkan karakteristik masing-masing 
individu dengan baik. 


MEDIAL 


Guru mengulang kembali materi tentang satuan waktu (nama-nama hari) bagi siswa 
yang belum mampu menyelesaikan dengan benar. 

Guru memberikan perbaikan bagi siswa yang belum mampu membuat karya kerajinan 
dari bahan alam dengan teknik melipat. 

Guru memberikan perbaikan bagi siswa yang belum mampu menceritakan kembali teks 
cerita yang dibaca dengan bahasa sendiri secara santun. 

Guru menanamkan kembali konsep keberagaman teman dilingkungan rumah berdasarkan 
karakteristik masing-masing individu. 


PENILAIAN 
A. Teknik Penilaian 


B. 


1. Penilaian sikap: Santun, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja 


Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah . =e 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 


Tercapai 


Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


b. Penilaian Menjawab Soal Latihan Tentang Menyebutkan Nama-Nama Hari 


Tes tertulis: Skor 


Banyak soal: 5 buah 


No Kemarin Hari Ini Besok 
1. Senin Selasa Rabu 
2: Rabu Kamis Jumat 
St Kamis Jumat Sabtu 
4. Sabtu Minggu Senin 
5. Selasa Rabu Kamis 
6. Rabu Kamis Jumat 


Keterampilan 


a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bentuk Keberagaman Teman di 
Lingkungan Rumah 


No Kriteria 


Baik Sekali 


Bercerita 


1. | Kemampuan 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Oo . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Teks Cerita Narasi Sederhana Tentang 
Menjaga Keselamatan Bekerja di Rumah 


Baik Sekali 


Siswa mampu 
membaca 
keseluruhan teks 
dengan lancar 


Baik 


Siswa mampu 
membaca 
setengah atau 
lebih bagian teks 
dengan lancar 


Cukup 


Siswa mampu 
membaca kurang 
dari setengah 
bagian teks 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Siswa belum 


mampu 
membaca teks 
dengan lancar 


Mampu 
menjawab semua 
pertanyaan yang 
diajukan 


Mampu 
menjawab 
setengah atau 
lebih pertanyaan 
yang diajukan 


Mampu 
menjawab kurang 
dari setengah 
bagian teks 


Belum mampu 
menjawab 
semua 
pertanyaan yang 
diajukan 


No Kriteria 

1. | Kemampuan 
Membaca Teks 

2. | Pemahaman lsi 
teks 

Cc. 


Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Kembali Teks Cerita Tentang Menjaga 
Keselamatan Bekerja di Rumah Dengan Bahasa Sendiri 


Baik Sekali 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


No Kriteria 
1. | Kemampuan 
Bercerita 
2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Membuat Karya Kerajinan dari Bahan Alam dengan 
Teknik Melipat 


nore. Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 

No Kriteria 

1. | Ketepatan Lipatan daun Lipatan daun Lipatan daun Lipatan daun 
melipat daun kelapa rapi dan kelapa rapi dan kelapa kurang kelapa tidak 
kelapa simetris kurang simetris rapi dan tidak rapa dan tidak 

simetris simetris 

2. | Kreatifitas Sangat kreatif Terdengar sampai | Terdengar hanya __| Suara sangat 
dalam melipat | dalam melipat setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
daun kelapa daun kelapa kelas ruang kelas terdengar 

3. | Kerapian dan Karya yang Karya yang Karya yang Karya yang 
kebersihan dihasilkan sangat | dihasilkan cukup | dihasilkan kurang | dihasilkan tidak 
karya yang di rapi dan sangat rapi dan cukup rapi dan kurang rapi dan tidak 
hasilkan bersih bersih bersih bersih 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah ay =) 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3. Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Indikator 


3.3.2 Membedakan masing- 
masing individu di 
lingkungan rumah 
berdasarkan karakteristik 
yang dimilikinya. 

4.3.2 Menunjukkan sikap mau 
berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah. 


Matematika 


3.5 Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

4.5 Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
Pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


3.5.4 Menentukan kesetaraan 
antar satuan waktu 
(hari, minggu, bulan, dan 
tahun). 

4.5.1 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


Bahasa Indonesia 


3.2 | Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.2 | Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.3. Menemukan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


4.2.2 Menulis teks cerita narasi 
sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan 
keluarga. 


PJOK 


3.10 Mengetahui apa yang 
dilakukan dan dihindari 
sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


4.10 Menceritakan tentang 
apa yang dilakukan 
dan dihindari sebelum 
dan setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


Indikator 


3.10.2 Mengidentifikasi 
berbagai kegiatan yang 
biasa dilakukan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


3.10.4 Mengelompokkan 
kegiatan yang boleh 
dilakukan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


4.10.3 Menceritakan kegiatan 
yang boleh dilakukan 
setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan diskusi bersama teman sebangku, siswa dapat 
menemukan isi teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan keluarga dengan teliti. 

2. Dengan membaca teks “Bermain Bulutangkis”, siswa dapat 
menunjukkan sikap mau _ berinteraksi dengan beragam 
teman di lingkungan rumah dengan jujur. 

3. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan cara 
merawat alat permainan bulutangkis dengan bahasa yang 
santun. 

4. Dengan penugasan, siswa dapat menentukan nama benda 
dan cara merawatnya dengan bertanggung jawab. 

5. Dengan tanya jawab tentang umur keluarga, siswa dapat 
membedakan masing-masing individu di lingkungan 
rumah berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. 

6. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 
berbagai kegiatan yang _ sering dilakukan  setelah 
melakukan aktivitas fisik dengan teliti. 

7. Dengan penugasan, siswa dapat mengelompokkan 
kegiatan yang boleh dilakukan setelah melakukan aktivitas 
fisik dengan bertanggung jawab. 

8. Dengan tanya jawab, siswa dapat menentukan kesetaraan 
antar satuan waktu dengan teliti. 

9. Dengan penugasan, siswa dapat menyelesaikan soal-soal 
yang berkaitan dengan satuan waktu dengan tanggung 
jawab. 

10. Dengan penugasan dari guru, siswa dapat menulis teks 
cerita narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan 
keluarga dengan dengan teliti. 

ll. I1Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan 
kegiatan yang boleh dilakukan setelah melakukan aktivitas 
fisik dengan bahasa yang santun 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


Gambar Udin dan kakaknya Mutiara bermain bulu tangkis. 
Teks bermain bulutangkis. 

Gambar raket, sarung raket, kok, dan kotak kok. 

Gambar Lani menjelaskan cara merawat raket dan kok. 
Gambar Udin dan Mutiara menyebutkan umurnya. 
Gambar Mutiara menjelaskan nama-nama hari. 

Gambar Mutiara memegang dan menunjuk kalender. 
Gambar Udin sedang bercerita. 


ONANAWNH 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah =e) 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Gey Ayo Mengamati 


Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
Udin dan kakaknya Mutiara bermain Bulu Tangkis di 


halaman rumah (mengamati). 


Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 


yang diamati (mengamati). 


Ayo Menanya 


Setelah mengamati gambar, guru mengarahkan siswa 
untuk mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya 
siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa 
sesuai dengan isi gambar dengan bahasa_ sendiri 
(menanya). 

Siswa mengajukan pertanyaan yang dianggap penting 
untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa (menanya). 


Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 


dan menjawab pertanyaan (mengkomunikasikan). 


Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 


(mengkomunikasikan). 


Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 


Ayo Membaca 


Siswa membaca teks tentang bermain bulu_ tangkis 
(mencoba). 

Siswa_ berdiskusi kelompok bersama teman sebangku 
menemukan isi teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan keluarga (mengomunikasikan). 
Siswa_ bertanya jawab menunjukkan' sikap mau 
berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah 
(menanya). 

Siswa mengisi tabel skala sikap tentang sikap mau 
berinteraksi dengan beragam teman di lingkungan rumah 
(mencoba). 


Fokus guru: Guru dapat mengembangkan contoh perilaku 
lain yang mencerminkan perilaku sikap mau berinteraksi 
dengan beragam teman di lingkungan rumah. 


em” rae 


UN Gen Batak gener frrrrme Bases. 
Dhar) Mangge SFP. MMPTeRa Lerman i Nalerrer nicest, 


(POGAEN POS naN, 


Rermont Mais tonghis IneiQgnokan Momet den bee 
Hite hee Oteotiwd Genus Leet ayer taht kiwi 


% Aa Tah cere etrowatitie 
Baket fevered boos be defuee 


Sehutanin nama aame bends di walla numanei! 
Eroweban Wenhibes Coen me temastines dengan posh! 


Ayo Mengamati 


4 

* Guru memberi arahan kepada siswa untuk mengamati % 
gambar raket, sarung raket, kok, dan kotak kok. A 

x 

6 


* Siswa bertanya jawab menyebutkan cara merawat alat 
permainan bulu tangkis tersebut (menanya). 


Rice Bererrasant deme Mutat 
Merebo bevbedo unet 


Ayo Berlatih 


- Siswa diminta oleh guru menyebutkan nama-nama 
benda yang ada di sekitar rumah. 

* Kemudian siswa ditugaskan untuk menentukan cara 
merawat benda tersebut dengan baik (menalar). 

* Siswa menuliskan jawabannya pada tabel yang telah 
disediakan pada buku siswa (mencoba). 


Ayo Mengamati 


* Siswa diarahkan guru mengamati gambar Udin dan Siti. 
* Siswa bertanya jawab tentang umur anggota keluarganya 


(menanya). 

* Siswa membedakan masing-masing individu di —_— fee ene 
, rwiestar sutu begsctern 
lingkungan rumah berdasarkan umur (menalar). iehsAin wren menace shorn ak 


* Siswa mengisi tabel tentang nama anggota keluarga dan 
umurnya masing-masing (mencoba). 


Ayo Berlatih 


- Siswa bertanya jawab’ mengidentifikasi berbagai 
kegiatan sering dilakukan setelah melakukan aktivitas 
fisik (menanya). 

* Siswa ditugaskan guru mengelompokkan kegiatan yang a IT m 


boleh dilakukan setelah melakukan aktivitas fisik. MEN dl 
Merehe tae Dee yDacr ped: Pieter Mey. 


@oy Ayo Mengamati 
2 
* Guru memberi arahan kepada siswa untuk mengamati 
kalender. 
* Siswa mengamati gambar kalender dan menemukan 
kesetaraan berbagai satuan waktu (hari, minggu, bulan, 
dan tahun) (mengamati). 


nengengot 
paler wowhte Baw Unie dace itrnprberwdea sl) mitt eet 
qurty ber barter: Gergen pertorcheygar eetucn wullu 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah =O) 


Ayo Berlatih — 


Prensthan scmmt peeal Oy tapansh Gergen terre! 
(1) 3 hart * mm 
(255 munggu * he 


* Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan ()2eean = ha 


{4/7 ee = Wee 


tentang satuan waktu dengan bertanggung jawab (Taian = teen 


(menalar). oD 
*  Siswa saling memeriksa kebenaran jawaban yang telah inane nenmnareenniaines 


Mince Me kAN mectene bere ate gece, AEN 
tenana 

Tule hay mcr Nuntul Bergin mane eRe ¢ p00 
yong Demat 


* Siswa ditugaskan guru menulis teks cerita narasi 
sederhana tentang kegiatan di lingkungan rumah. 

* Siswa menulis teks cerita narasi sederhana tentang 
kegiatan di lingkungan rumah (mencoba). 


betetsth breve tasty torgt sy, Latin Gear teeraney- operas) 
pre betahoa peralweegerent ben beristiruteet verde! rrernem 
Keyronan te chohadan weieioh reriahuhom chteettes fk 


DOANE bOeTEs WTA ThA EA ettan were Crom? 


Fs , , * 4 7 — eure ST ee threw 
Siswa diarahkan guru mengamati gambar Udin Bercerita Sasciadeteanalocaecaee 
(mengamati). 


* Siswa menceritakan kegiatan yang boleh dilakukan 
setelah melakukan aktivitas fisik (mengomunikasikan). 

* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami Sesame or ade! 
siswa. 

* Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri. 

* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap a — 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan t = 
penghargaan secara verbal. ; 


PENGAYAAN 
* Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan cerita narasi yang 
ditulis ke dalam sebuah buku kecil. 


* Guru menugaskan siswa mencari contoh-contoh sikap mau berinteraksi dengan beragam 
teman di lingkungan rumah. 


* Guru memberikan latihan lanjutan kepada siswa yang telah mampu dengan baik 
menceritakan kegiatan yang boleh dilakukan setelah melakukan aktivitas fisik. 


* Guru memberikan soal-soal yang bervariasi tentang kesetaraan antar satuan waktu. 


REMEDIAL 


* Guru menjelaskan kembali cara menulis cerita narasi bagi siswa yang belum mampu 
menulis dengan EYD yang tepat. 

* Guru mengulas kembali penjelasan tentang sikap mau berinteraksi dengan beragam 
teman di lingkungan rumah. 

* Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang sulit menceritakan kegiatan yang boleh 
dilakukan setelah melakukan aktivitas fisik dengan baik. 

* Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang sulit mengerjakan soal-soal yang 
berkaitan dengan satuan waktu. 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti, santun, jujur, dan bertanggung jawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


Nama 


Ne Siswa 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
A. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Payee Tercapai 
No Kriteria 
1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 
2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 
Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 
Kriteria 1 Kriteria 2 
No Nama Siswa 
1. 
2. 


b. Penilaian Pengetahuan 
1. Penilaian menentukan nama benda beserta cara merawatnya 
Tes tertulis: skor 
banyak soal: 5 buah 
kunci jawaban: disesuaikan dengan jawaban siswa. 


2. Mengisi tabel tentang umur anggota keluarga 
Tes tertulis: skor 
Banyak soal: 5 buah 
Kunci jawabn: disesuaikan dengan jawaban siswa 


3. Penilaian tentang mengelompokkan kegiatan yang boleh dilakukan setelah 
melakukan aktivitas fisik 
Tes tertulis: Skor 
Banyak soal: 5 buah 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah . =e 


Kunci Jawaban: 

Beristirahat 

Minum air 

Melakukan pendinginan 
Duduk meluruskan kaki 
Berkipas 


URWN > 


Menyelesaikan soal latihan tentang satuan waktu 


Tes tertulis: Skor 
Banyak soal: 5 buah 
Kunci Jawaban: 

120 jam 

35 hari 

60 hari 

8 minggu 

36 bulan 


US WN = 


3. Keterampilan 


a. 


Penilaian: Unjuk Kerja 


Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Cerita Narasi Sederhana Tentang 
Kegiatan di Lingkungan Rumah 


Kesesuaian isi 
dengan judul 


Seluruh isi teks 
sesuai judul atau 


Setengan atau 
lebih isi teks 


Kurang dari 
setengah isi teks 


Seluruh isi teks 
belum sesuai 


ejaan yang tepat 


atau tema tema sesuai judul atau | sesuai judul atau 
tema tema 
2. | Keruntutan Seluruh kegiatan | Setengah atau Kurang dari Seluruh isi teks 
cerita tersusun dengan _| lebih isi teks setengah isi teks | belum runtut 
runtut tersusun runtut tersusun runtut 
3. | Ketepatan ejaan | Seluruh teks Setengah atau Kurang dari Seluruh 
menggunakan lebih teks setengah teks teks belum 
ejaan yang tepat | menggunakan menggunakan menggunakan 


ejaan yang tepat 


ejaan yang tepat 


b. Penilaian: Lembar Pengamatan/ Observasi 
Lembar Penilaian Kemampuan Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi dengan 
Beragam Teman di Lingkungan Rumah 


1: 


Siswa mampu menunjukkan sikap mau berinteraksi 
dengan beragam teman. 


Siswa mampu menunjukkan sikap tidak membeda- 
bedakan teman 


Siswa mengungkapkan perasaan setelah 
menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 
beragam teman. 


Hasil Penilaian Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi Dengan Beragam Teman di 


Rumah 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Kegiatan yang Boleh Dilakukan Setelah 
Melakukan Aktivitas Fisik 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah . =e 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Matematika 


3.5 Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

4.5 Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
Pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


3.5.1 Menyebutkan satuan 
waktu dengan satuan 
tidak baku (nama-nama 
hari). 

4.5.1 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
satuan waktu. 


Bahasa Indonesia 
3.2 


Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 

di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.2 | Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.4 Menjelaskan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


4.2.3. Membuat pertanyaan 
berdasarkan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


SBDP 


3.4 Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 


4.14 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan melipat, 
menggunting, menempel 
dengan menggunakan 
pola sederhana. 


Indikator 


3.4.1 Mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan 
sekitar untuk karya 
kreatif. 


3.4.3 Menjelaskan cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat digunakan 
sebagai karya kreatif. 


4.14.2 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan menggunting 
dengan menggunakan 
pola sederhana. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1 


Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan 
teliti. 

Dengan penjelasan guru tentang petunjuk membuat 
kerajinan dari kulit jagung, siswa dapat menjelaskan cara 
mengolah bahan alam yang dapat digunakan sebagai 
karya kreatif dengan bahasa yang santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat karya 
kerajinan bahan alam melalui kegiatan menggunting 
dengan menggunakan’~ pola’ sederhana dengan 
bertanggung jawab. 


Dengan membaca teks “Makan Malam Bersama Keluarga”, 
siswa dapat menjelaskan isi teks cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di lingkungan keluarga secara berdiskusi 
bersama teman sebangku dengan bahasa yang santun. 


Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat pertanyaan 
menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan 
bagaimana_berdasarkan isi teks cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di lingkungan keluarga dengan teliti. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan satuan 
waktu berupa nama-nama hari dengan bahasa yang 
santun. 

Dengan penugasan, siswa dapat menyelesaikan soal-soal 
yang berkaitan dengan satuan waktu dengan bertanggung 
jawab. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


UR WN > 


Gambar Udin dan Mutiara mengupas kulit jagung mentah 
Gambar hasil karya kerajinan dengan teknik menggunting 
Teks makan malam bersama keluarga. 

Gambar Udin menjelaskan nama hari. 

Gambar kalender bulan April. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


@oy Ayo Mengamati 
one 


Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
ibu, Udin, dan Mutiara memasak di dapur (mengamati). 
Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati) 


——— a 


(hn Gan Movers nrmbenty tay rremenct © her 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah a) 


Ayo Menanya 


* Setelah mengamati gambar, guru mengarahkan siswa 
untuk mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya 
siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa 
sesuai dengan isi gambar dengan bahasa_ sendiri 
(menanya). 

* Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap 
penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
(menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengkomunikasikan). 


* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengkomunikasikan). 


* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 


—— 


Perenun Rental Garter sete Rerryy deregan teh) 
Uda Gon Mamoru mherntarty tay frtreg cere Gall pure 


serrate [66 O98 


Ayo Berkreasi 


‘ F : ig: : : meng rea cite * v3 
* Siswa bertanya jawab mengidentifikasi bahan alam di cuipeee | © #h 
lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan teknik Sree tee teetinne napers center Ment 
menggunting berupa karya kerajinan dari kulit jagung . 
(menanya). es na 
* Guru menjelaskan tentang petunjuk membuat kerajinan eh eae enlace ean | 
dari kulit jagung (mencoba). Songs nrc omy sees 


* Guru menjelaskan cara mengolah bahan alam yang mene msde ‘ata 
dapat digunakan sebagai karya kreatif dengan teknik ——— 


menggunting berupa karya kerajinan dari kulit jagung = . 


(menalar). Cre basco (a MED) RONEN Rene emma! 


* Siswa membuat karya kerajinan bahan alam melalui 
kegiatan menggunting dengan menggunakan pola 
sederhana berupa karya kerajinan dari kulit jagung 
(mencoba). 

* Gunting merupakan benda tajam. Ketika menggunakan 
gunting harus berhati-hati dan dipegang dengan cara 
yang benar. 


Ayo Membaca 


* Guru memberikan arahan kepada siswa untuk membaca 
dengan lancar. 


* Siswa membaca teks cerita tentang makan malam 
bersama keluarga (mencoba). 


On . Buku Guru Kelas 1! SD/MI 


Ayo Berlatih = 


FAD RRA DEN OER ber tonenr kant Hels yang hein 
Aree, becca! Caron bike gel pte began, ti mua 
don begirrene! 


* Guru meminta siswa untuk menjelaskan isi teks yang 


telah dibaca. — 4 
* Siswa menjelaskan isi teks cerita tentang makan malam i bapa 

bersama keluarga secara berdiskusi bersama teman = 

sebangku (menalar). Ucn etch esto! tye been, bmnbnt horyp 


Ares Trenancean Rages Linen Ustien duc her yo-g 
feu 


Ayo Menanya 


* Siswa ditugaskan oleh guru) membuat pertanyaan 
menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan 
bagaimana berdasarkan isi teks cerita tentang makan 
malam bersama keluarga. 


Ayo Mengamati 


Cer yomerdah suet pat 2 tement ont deregan jemcSort 
rarey leyut! 


* Siswa bertanya jawab menyebutkan satuan waktu berupa (1). Her id echt aguas et png 
, exe bows 
nama-nama hari (menanya). () 00 exh ar Sct. Cr Per yg aan 
Bator odote® hor) 
* Siswa diarahkan menemukan nama-nama hari jika Hae bak ect at ape ps est ore td 
diketahui nama hari ini, kemarin, atau besok (menalar). Lisp ne i ae a eed 
* Guru boleh mengembangkan berbagai contoh pertanyaan V0 Gach hr dente oot yang choy 


achuteth fant 


sesuai materi pada buku siswa tentang nama-nama hari. 


Ayo Berlatih 
Meare to — 
+ Siswa mengerjakan soal latihan tentang satuan waktu mi a 
(nma-nama hari sebelum dan sesudah hari ini ataupun s) Sees, 


kemarin lusa atau lusa) (mencoba). a 2 | 


Fokus guru: Saat siswa mengerjakan tugas, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa memahami dan 
mengerjakan tugas dengan baik. 


* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 


* Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri. 


* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal. 


PENGAYAAN 

* Guru memberikan soal-soal yang lebih bervariasi tentang nama-nama hari seperti yang 
terdapat pada buku siswa. 

* Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu menjelaskan isi teks 
cerita narasi yang dibaca dengan tepat. 

* Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat membuat karya kerajinan dari 

bahan alam lainnya dengan berbagai variasi gambar dengan teknik menggunting. 


Subsémi ajaga Keselamatan di Rumah 


REMEDIAL 


* Guru mengulas kembali materi tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
waktu bagi siswa yang belum paham. 


* Guru meminta siswa mengulang kembali membaca teks bagi siswa yang belum mampu 


membu 


at pertanyaan dengan benar. 


* Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang sulit membuat karya kerajinan dengan 
teknik menggunting dengan baik. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti, jujur, santun, dan bertanggung jawab. 


2. Pen 
3. Pen 


B. Bentuk 


ilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
ilaian Keterampilan: Unjuk kerja 


Instrumen Penilaian 


1. Sikap 


Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


a. 


No 


Kriteria 


Tercapai 


1. 


Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2 


Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


1. 


Kriteria 2 


2 


b. Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Tentang Menyelesaikan Soal Tentang Satuan Waktu 
Tes tertulis: Skor 

Banyak soal: 5 buah 


On Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Kunci Jawaban: 

Hari Jumat 
Hari Kamis 
Hari Selasa 
Hari Selasa 
Hari Sabtu dan hari Rabu 


UARWN> 


Keterampilan 
a. Penilaian: Lembar Pengamatan 
Lembar Penilaian Kemampuan Membuat Pertanyaan Berdasarkan Teks Cerita yang 
Telah Dibaca 


No Kriteria Terlihat (v) Belum Terlihat (v) 
1. | Menggunakan kata tanya yang sesuai 
2. | Penggunaan tanda baca pada kalimat tanya 
3. | Kesesuaian pertanyaan dengan teks cerita yang 
dibaca 
4. |Menggunakan kata tanya yang bervariasi 


Hasil Pengamatan Membuat Pertanyaan dari Gambar yang Diamati 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


Kriteria 3 


Kriteria 4 


b. 


Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Membuat Karya Kerajinan dari Bahan Alam dengan 
Teknik Menggunting dengan Pola Sederhana 


oe Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Ketepatan Pola daun (bahan | Pola daun (bahan | Pola daun (bahan | Pola daun 
menggunting alam) yang alam) yang alam) yang (bahan alam) 
daun (bahan digunting sesuai | digunting cukup | digunting kurang | yang digunting 
alam) dengan pola sesuai dengan sesuai dengan tidak sesuai 
pola pola dengan pola 
2. | Kerapian dalam | Pola menggunting | Pola menggunting | Pola menggunting | Belum mampu 
menggunting terlihat halus dan | terlihat halus terlihat kasar menggunting 
dan menempel | tidak terdapat dan terdapat dan terdapat dan menempel 
bekas lem di bekas lem di bekas lem di 
sekitar bidang sekitar bidang sekitar bidang 
penempelan penempelan atau | penempelan 
sebaliknya 
3. | Kerapian dan Karya yang Karya yang Karya yang Karya yang 
kebersihan dihasilkan sangat | dihasilkan cukup | dihasilkan kurang | dihasilkan tidak 
karya yang di rapi dan sangat rapi dan cukup rapi dan kurang rapi dan tidak 
hasilkan bersih bersih. bersih. bersih 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah >) 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


PPKn 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 


karakteristik individu di 


rumah dan di sekolah. 


4.3 _Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


3.3.3. Menjelaskan makna 
keberagaman 


karakteristik individu di 


lingkungan rumah. 
4.3.1 Menceritakan bentuk 

keberagaman teman di 

lingkungan rumah. 


Bahasa Indonesia 


3.2 |Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.2 | Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.1 Memprediksi isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 

3.2.2 Membaca teks teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


4.2.1 Menceritakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga 
berdasarkan teks yang 
dibaca secara mandiri. 


SBDP 


3.4 Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 


4.14 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan melipat, 
menggunting, menempel 
dengan menggunakan 
pola sederhana. 


3.4.1 Mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan 
sekitar untuk karya 
kreatif. 


3.4.3 Menjelaskan cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat digunakan 
sebagai karya kreatif. 


4.14.3 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan menempel 
dengan menggunakan 
pola sederhana. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan mengamati gambar keluarga Udin dan teman- 
temannya, siswa dapat memprediksi isi teks cerita narasi 
sederhana tentang kegiatan di lingkungan keluarga 
dengan teliti. 

2. Dengan penugasan guru, siswa dapat membaca teks cerita 
narasi sederhana tentang membersihkan kebun pisang 
dengan teliti. 

3. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan 
kembali teks cerita narasi tentang membersihkan kebun 
pisang dengan bahasa yang santun. 

4. Dengan mengamati tabel tentang tugas keluarga Udin 
sesuai dengan kemampuannya, siswa dapat menjelaskan 
makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan 
rumah dengan bahasa yang santun. 

5. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan 
bentuk keberagaman teman di lingkungan rumah dengan 
bahasa yang santun. 

6. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan 
teliti. 

7. Dengan membaca petunjuk membuat karya kerajinan 
menggunakan daun pisang, siswa dapat menjelaskan 
cara mengolah bahan alam yang dapat digunakan sebagai 
karya kreatif dengan bahasa yang santun 

8. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat karya 
kerajinan bahan alam melalui kegiatan menempel dengan 
menggunakan pola sederhana dengan _ bertanggung 
jawab. 


MEDIA DAN PEMBELAJARAN 

1. Gambar keluarga dan teman Udin membersihkan kebun 
pisang. 

2. Teks, membersihkan kebun pisang. 


3. Tabel tentang tugas keluarga Udin sesuai dengan 
kemampuannya. 


4. Gambar Udin menjelaskan makna keberagaman dalam 
keluarga. 


5. Lem, gunting, buku gambar, dan daun pisang. 


6. Gambar hasil karya kerajinan menggunakan daun pisang 
dengan teknik menempel. 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah .  =@ 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati 
keluarga dan teman Udin membersihkan kebun pisang 
(mengamati). 

* Guru membimbing siswa mengidentifikasi gambar yang 
diamati dan menemukan makna yang terkandung di 
dalamnya (mengamati). 


Ayo Menanya 


*  Siswa diarahkan oleh guru) mengajukan pertanyaan 
menggunakan kata tanya siapa, mengapa, di mana, 
bagaimana, dan kapan berdasarkan gambar yang diamati 
(menanya). 

* Siswa mengajukan pertanyaan yang dianggap penting 
untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa (menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengkomunikasikan). 


* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengkomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 


* Siswa diarahkan oleh guru untuk mengamati gambar 
keluarga Udin dan teman-temannya membersihkan 
kebun pisang (mengamati). 


* Siswa memprediksi isi teks cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di lingkungan keluarga (mencoba). 


Ayo Membaca 


* Guru memberi arahan kepada siswa untuk membaca 
teks tentang membersikan kebun kelapa dengan lancar 
secara mandiri. 


* Siswa membaca teks cerita narasi sederhana tentang 
membersihkan kebun pisang (mencoba). 

* Siswa menceritakan kembali teks cerita narasi tentang 
membersihkan kebun pisang dengan bimbingan guru 
(mengomunikasikan) 


On . Buku Guru Kelas 11! SD/MI 


— 


Aitegt) eerie) gartar hegston Litn dor tetaergo 
weiehereve! 

Age vow kegiutun yory rmrrrha tututen? 
Uepetiet baw monrritaiande! 

Critee hore COniteten Aemgon Dome pong ponte! 


Arent letety jrtan, hocokesh arbs herther dengan kencor! 


Apeaah al its yorg Lam hea on arose) 
Caskey Ranier CEPT BEET Iphone che yn) Saal wernt 
terete don bemase pang seetun! 


Ayo Mengamati 


of? 2 
gy © I) 


Siswa mengamati kembali gambar Udin dan keluarga 
(mengamati). 

Siswa mengisi tabel tentang pembagian tugas keluarga 
dan teman-teman  Udin  sesuai kemampuannya 
(mencoba). 

Siswa bertanya jawab tentang makna keberagaman 
karakteristik individu di lingkungan rumah (menanya). 
Siswa menyimpulkan makna keberagaman karakteristik 
individu di lingkungan rumah (menalar). 

Siswa menceritakan bentuk keberagaman 

di lingkungan rumah dengan _ bimbingan 
(mengomunikasikan). 

Setelah bercerita, siswa juga menyebutkan manfaat 
keberagamaan yang ia rasakan (menalar). 


teman 
guru 


Ayo Berkreasi 


Siswa bertanya jawab mengidentifikasi bahan alam di 
lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan teknik 
menempel (mencoba). 


Siswa membaca petunjuk membuat karya kerajinan 
menggunakan daun pisang dengan teknik menempel 
(mencoba). 


Siswa menjelaskan cara mengolah bahan alam yang 
dapat digunakan sebagai karya kreatif menggunakan 
daun pisang dengan teknik menempel (menalar). 


Siswa membuat karya kerajinan bahan alam melalui 
kegiatan menempel dengan menggunakan pola 
sederhana berupa karya kerajinan menggunakan daun 
pisang (mencoba). 


Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 

Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri. 
Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal. 


PENGAYAAN 


Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat membuat karya kerajinan 
dari bahan alam lainnya dengan berbagai variasi gambar dengan teknik menempel 


menggunakan pola sederhana. 


. —— 


APE Ceres) gorrber Keyntos LEN dan beuuerya 
Sehuerge lide! bergréong nor 
Seep trea Cites page dad feerrmiberits 
Phere Daevteage Hage pC ieadl hawreqringennes 
fotet beret seausl teks yerg barry bec! 


see. 
' 
' 


Wen mrrte berhede lug rmereee setemy Kaur 
Meret Ox8o8 pale mero gorngge Chall mnmgerpamors 
fpes denon Dae 


LUNDY Gan Jernen-terrms ceerrearhaytt rot dum penenrey 
tarrted reerthlmnat bevejesar 


Merrtu mentasemry Gengan tehnk nrenerrget 
Dheaun panng yang Gaguraaan tieaen doen yang trie 
hens 


? 


. 


4 


5 


& 


Perteear pctunp® oF tuwvuh Serger fae) 
Karvy Keruiean Menggunmubern Geun Fran 
Ado rerting don buku gormbas, 

Baren — doun pang yong telon berg den len 
Coro herp 


SKM CRU NDE Leonean pureg etsyatertion! 

Bunton gorroa perlupe beurts yorg 009 @ nwratt 
(ida tas QaeTSY, rsacrin® QOD pit Durer! 
Comber) Sinan fray Aerageen [rok Wey etn, (hd peters 
SEQ H ET Om pereetye Oring” 


Guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu menceritakan kembali 


teks cerita narasi yang telah dibaca. 


Guru memberikan latihan lanjutan kepada siswa yang telah mampu menjelaskan 
keberagaman karakteristik individu di lingkungan rumah dengan tepat. 


Suauaespeetioge Keselamatan di Ruch (ial (5) 


REMEDIAL 


* Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang sulit membuat karya kerajinan dengan 
teknik menempel dengan baik. 

* Guru memberikan perbaikan kepada siswa yang belum mampu menceritakan kembali 
teks cerita yang telah dibaca dengan benar. 


* Guru mengulang konsep makna keberagaman bagi siswa yang belum bisa menjelaskan 
keberagaman karakteristik individu di lingkungan rumah dengan tepat. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti, santun, dan bertanggung jawab 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


2. Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Tercapai 


~ eet _Yo_| rida 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 1 Kriteria 2 


: uy Mec eee a 


1. 
2) 


b. Penilaian Pengetahuan 

Penilaian Tentang Menjelaskan Makna Keberagaman Karakteristik Individu di 
Lingkungan Rumah 

Tes tertulis: Skor 

Banyak soal: 1 buah 

Kunci Jawaban: (Makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan 
rumah adalah: saling melengkapi, saling membantu, saling hidup rukun, saling 
bekerjasama, dan memiliki banyak saudara dapat berbagi tugas dengan baik). 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Keterampilan 
a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Membaca Teks Cerita Narasi Sederhana Tentang 
Menjaga Keselamatan Bekerja di Rumah 


No Kriteria 


1. | Kemampuan 
Membaca Teks 


Baik Sekali 


Siswa mampu 
membaca 
keseluruhan teks 
dengan lancar 


Baik 


Siswa mampu 
membaca 
setengah atau 
lebih bagian teks 
dengan lancar 


Cukup 


Siswa mampu 
membaca kurang 
dari setengah 
bagian teks 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Siswa belum 
mampu 

membaca teks 
dengan lancar 


2. | Pemahaman lsi 
teks 


Mampu 
menjawab semua 
pertanyaan yang 
diajukan 


Mampu 
menjawab 
setengah atau 
lebih pertanyaan 
yang diajukan 


Mampu 


menjawab kurang 


dari setengah 
bagian teks 


Belum mampu 
menjawab 
semua 
pertanyaan yang 
diajukan 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 


Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Kembali 


Dibaca 


Teks Cerita Narasi yang Telah 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bentuk Keberagaman Teman di 


Lingkungan Rumah 


No Kriteria 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Baik Sekali 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah . a 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Membuat Karya Kerajinan dari Bahan Alam dengan 
Teknik Menempel Menggunakan Pola Sederhana. 


1. | Ketepatan 


Bahan alam yang 


Bahan alam yang 


Bahan alam yang 


Bahan alam yang 


penempelan atau 


menempel ditempel merekat | ditempel merekat | ditempel kurang | ditempel tidak 
bahan alam dan tersusun dan renggang merekat dan merekat dan 
pada bidang rapat renggang jarang-jarang 
dasaran 

2. | Kerapian Tidak terdapat Terdapat Terdapat Terdapat bekas 
dalam kegiatan | bekas lem di sebagian kecil sebagian besar lem pada semua 
menempel sekitar bidang bekas lem di bekas lem di bidang dasaran 

penempelan sekitar bidang sekitar bidang 


penempelan 


sebaliknya 
3. | Keindahan Karya yang Karya yang Karya yang Karya yang 
karya yang dihasilkan dihasilkan dihasilkan dihasilkan 
dihasilkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan 
kesan rasa kesan rasa indah_ | kesan kurang kesan tidak 
sangat indah dan | dan menarik. indah dan indah dan 
menarik. menarik. menarik. 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


3.3 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


PPKn 


Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Indikator 


eyes 


Membedakan masing- 
masing individu di 
lingkungan rumah 
berdasarkan karakteristik 
yang dimilikinya. 
Menunjukkan sikap mau 
berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah. 


Bahasa Indonesia 


3.2 


Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 

di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


Indikator 


3.2.5 


4.2.2 


Menyimpulkan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga yang 
telah dibaca. 

Menulis teks teks cerita 
narasi sederhana 

tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


PJOK 


3.10 Mengetahui apa yang 
dilakukan dan dihindari 
sebelum dan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 


4.10 Menceritakan tentang 
apa yang dilakukan 
dan dihindari sebelum 
dan setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


3.10.2 Mengidentifikasi 
berbagai kegiatan yang 
biasa dilakukan setelah 
melakukan aktivitas fisik. 

4.10.4 Menceritakan kegiatan 
yang perlu dihindari 
setelah melakukan 
aktivitas fisik. 


tema 2: Menjaga Keselamatan di Rumah ty 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. 


Dengan mengamati gambar ayah, Udin, dan teman- 
temannya lari pagi, siswa dapat membuat pertanyaan dan 
menjawab pertanyaan yang dibuat oleh temannya dengan 
teliti. 

Dengan membaca teks cerita narasi tentang aktivitas 
bersama anggota keluarga, siswa dapat menyimpulkan 
isi teks cerita narasi sederhana’ tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga yang telah dibaca dengan bahasa 
yang santun 


Dengan bercerita kepada teman sebangku, siswa dapat 
menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan beragam 
teman di lingkungan rumah dengan jujur dan tanggung 
jawab. 


Dengan penugasan guru, siswa dapat menulis teks cerita 
narasi sederhana tentang kegiatan di lingkungan keluarga 
dengan teliti. 


Dengan mengerjakan soal latihan berupa menjodohkan, 
siswa dapat membedakan masing-masing _ individu 
di lingkungan rumah _ berdasarkan_ karakteristik yang 
dimilikinya dengan teliti. 

Dengan mengamati gambar makanan_ bergizi bagi 
kesehatan, siswa dapat menjelaskan makanan yang baik 
bagi kesehatan dengan teliti dan bahasa yang santun. 


Dengan mengamati gambar ayah, Udin, dan teman- 
temannya melakukan~ pendinginan, siswa_ dapat 
mengidentifikasi berbagai kegiatan yang biasa dilakukan 
setelah melakukan aktivitas fisik dengan teliti. 

Dengan melakukan gerakan pendinginan dan bimbingan 
guru, siswa dapat menceritakan kegiatan yang perlu 
dihindari setelah melakukan aktivitas fisik dengan 
bertanggung jawab. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


US WN: 


Gambar ayah, Udin, Edo, Lani, Siti, dan Dayu lari pagi. 
Teks aktivitas bersama anggota keluarga. 

Gambar makanan sehat. 

Gambar Lani menjelaskan makanan sehat. 

Gambar ayah, Udin, dan teman-teman_ melakukan 
kegiatan pendinginan. 

Gambar Edo sedang menjelaskan kegiatan yang harus 
dihindari setelah aktivitas fisik. 

Gambar berbagai gerakan pendinginan. 


On . Buku Guru Kelas 1 SD/MI 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


@ey Ayo Mengamati 


oS 


= 


* Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
ayah, Udin, Edo, Lani, Siti, dan Dayu lari pagi (mengamati). 

* Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


Ayo Menanya 


* Guru mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan 
dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, 
bagaimana, kapan dan di mana berdasarkan gambar 
yang diamati. 

* Siswa mengajukan pertanyaan yang dianggap penting 
untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa (menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengkomunikasikan). 


* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengkomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 


Ayo Membaca 


* Gurumemberiarahan kepada siswa untuk dapat membaca 
teks cerita “Aktivitas Bersama Anggota Keluarga” dengan 
lancar. 

* Siswa membaca teks cerita tentang aktivitas bersama 
anggota keluarga (mencoba). 

* Siswa menyimpulkan isi teks cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas bersama anggota keluarga yang telah 
dibaca (mengomunikasikan). 


* Siswa menceritakan kepada teman sebangku tentang 
menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan beragam 
teman di lingkungan rumah (mengomunikasikan). 


ee 


Pag) . Latin don wyeh berntaae tert papi 
Fak ont Uidin rmenepagok Lowe, Sill Cota dom Cary. 


Unlire kart geage teerazeres terre terran, 
UCN FreTnaLen Lasyp mm. bergey Oerge fern iD 
lereghumagar rurreat 


Adtchot, boenu berwhan seperti Ute? 
Car itokan, Stenger tentenn wetrowvgincres! 


xD 


Usher, vyuh. den terme: terregn bart papgt Gerurren 


Movcirra mane Dither pntreasch dengan Ow wou 
legate buen 
Tet tlet demgee span yang ewer! 


SRIDUE: cnecenssenssmrerenesemncomnerenasee 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah a) 


Ayo Menulis 


Siswa diberi arahan oleh guru untuk dapat menulis teks 
narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. 

Siswa_ ditugaskan guru menulis teks cerita narasi 
sederhana’ tentang kegiatan di lingkungan keluarga 
dengan ejaan yang benar (mencoba). 


Ayo Berlatih 


Siswa mengerjakan soal latihan berupa menjodohkan 
tentang membedakan masing-masing individu di 
lingkungan rumah_ berdasarkan_ karakteristik yang 
dimilikinya (menalar). 

Siswa memeriksa kebenaran jawaban dari soal yang 
dikerjakan (mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


Siswa mengamati 
(mengamati). 


Siswa mengidentifikasi gambar yang diamati (menalar). 


Siswa membaca informasi yang dijelaskan Lani tentang 
makanan sehat (menalar). 


gambar tentang makanan_ sehat 


menceritakan makanan~ dan 


Siswa 
minumannya sehari-hari (mencoba). 


perbedaan 


Siswa memberikan tanggapan dari cerita 


didengarnya (mengomunikasikan). 


yang 


Ayo Mengamati 


Siswa mengamati gambar ayah, Udin, dan teman-teman 
melakukan kegiatan pendinginan (mengamati). 


Siswa membaca penjelasan yang disampaikan Edo pada 
gambar (menalar). 


Siswa mengidentifikasi berbagai kegiatan yang biasa 
dilakukan setelah melakukan aktivitas fisik (menalar). 


On . Buku Guru Kelas 1! SD/MI 


 —— 


derEpEr teManen Vie den ketuarge bertedy tris 


Cee amu jodehhen enppene hetverye Lin dengan 
scraper trmckoomnys maweg maxing 


UNon Gan Rewurys mreenyuryu! metus triuauen wig 
berbevu eve 

Néed) mertactiten makenin den memumren wetatt 
Mabanen Gan minumnen sthet yoitu benuh dan begun 


Sec San nalemarent betas Weer Ser nett 


4 Achaea be, da nae 
2 Leh gens hing, ther, thea, terrane, shorn Helin 
2. Seeyer-sezpuesot: hak cin. beeyuam, vob. ary Sar. 
4. Dhah-beehon: papeye, pinay jerk nanan, dan apt 
>» Maruman out mee ey we be 


#7 


= 


Siswa menceritakan kegiatan yang perlu  dihindari 
setelah melakukan aktivitas fisik seperti Udin bercerita 
(mengomunikasikan). 

Siswa memberikan tanggapan dari cerita yang 
didengarnya (mengomunikasikan). 


Ayo Beraktivitas 


Siswa mengamati gambar berbagai gerakan pendinginan 
(mengamati). 

Siswa melakukan gerakan pendinginan (mencoba). 
Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum 
dipahami (menanya). 

Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri. 


Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal 


PENGAYAAN 


Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan cerita narasi yang 
ditulis ke dalam sebuah buku kecil. 

Guru menugaskan siswa mencari contoh-contoh sikap mau berinteraksi dengan beragam 
teman di lingkungan rumah. 

Guru memberikan latihan lanjutan kepada siswa yang telah mampu dengan baik 
menceritakan kegiatan yang perlu dihindari setelah melakukan aktivitas fisik. 


REMEDIAL 


Guru menjelaskan kembali cara menulis cerita narasi bagi siswa yang belum mampu 
menulis dengan EYD yang tepat. 

Guru mengulas kembali penjelasan tentang sikap mau berinteraksi dengan beragam 
teman di lingkungan rumah. 

Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang sulit menceritakan kegiatan yang perlu 
dihindari setelah melakukan aktivitas fisik dengan baik. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 


1. Penilaian sikap: Teliti, jujur, santun dan bertanggung jawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja dan lembar pengamatan 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah ap) 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 
Perubahan Tingkah Laku 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Tercapai 


al ee _Ya_| rida 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Kriteria 1 Kriteria 2 


Nama Siswa 


b. Penilaian Pengetahuan 
1. Penilaian Tentang Mengerjakan Soal Latihan Berupa Menjodohkan Anggota 
Keluarga Udin dengan Makanan Kesukaannya. 
Tes tertulis: Skor 
Banyak soal: 5 buah 
Kunci Jawaban: 
a) Ayah = bubur kacang hijau 


b) Ibu = nasi goreng dan ketupat 
c) Kakak = nasi goreng dan ketupat 
d) Udin = roti bakar 

e) Adik = mie goreng 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menyimpulkan 


No 


Kriteria 


Kemampuan 
Menyimpulkan 


Baik Sekali 


Siswa 
menyimpulkan 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disimpulkan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disimpulkan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
menyimpulkan 


Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Cerita Narasi Sederhana Tentang 
Kegiatan di Lingkungan Rumah 


No 


Kriteria 


Kesesuaian isi 
dengan judul 


Baik Sekali 


Seluruh isi teks 
sesuai judul atau 


Baik 


Setengan atau 
lebih isi teks 


Cukup 


Kurang dari 
setengah isi teks 


Perlu Bimbingan 


Seluruh isi teks 
belum sesuai 


ejaan yang tepat 


atau tema tema sesuai judul atau | sesuai judul atau 
tema tema 
2. | Keruntutan Seluruh kegiatan | Setengah atau Kurang dari Seluruh isi 
cerita tersusun dengan _| lebih isi teks setengah isi teksbelum runtut 
runtut tersusun runtut tekstersusun 
runtut 
3. | Ketepatan ejaan | Seluruh tulisan Setengah atau Kurang dari Seluruh 
menggunakan lebih teks setengah teks teks belum 
ejaan yang tepat | menggunakan menggunakan menggunakan 


ejaan yang tepat 


ejaan yang tepat 


c. Penilaian: Lembar Pengamatan 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi dengan 
Beragam Teman di Lingkungan Rumah 


No 


Kriteria 


Terlihat () 


Belum Terlihat (V) 


ile 


Siswa mampu menunjukkan sikap mau berinteraksi 
dengan beragam teman. 


Siswa mampu menunjukkan sikap tidak membeda- 
bedakan teman 


Siswa mengungkapkan perasaan setelah 
menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 
beragam teman. 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah ay 


Hasil Penilaian Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi Dengan Beragam Teman di 
Rumah 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Kegiatan yang Perlu Dihindari Setelah 
Melakukan Aktivitas Fisik 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


On . Buku Guru Kelas 1! SD/MI 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


SBDP 


3.4 Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 


4.14 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan melipat, 
menggunting, menempel 
dengan menggunakan 
pola sederhana. 


Indikator 


3.4.1 Mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan 
sekitar untuk karya 
kreatif. 


3.4.3 Menjelaskan cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat digunakan 
sebagai karya kreatif. 

4.14.3 Membuat karya kerajinan 
bahan alam melalui 
kegiatan menempel 
dengan menggunakan 
pola sederhana. 


Matematika 


3.5 Mengenal satuan waktu 
dan menggunakannya 
pada kehidupan sehari- 
hari di lingkungan 
sekitar. 

4.5 Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
panjang, berat benda 
dan uang,selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabnya. 


Indikator 


3.5.2 Menyebutkan satuan 
waktu (nama-nama 
bulan). 

4.5.1 Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
waktu. 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 

4.3 _Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Indikator 


3.3.3. Menjelaskan makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
lingkungan rumah. 

4.3.1 Menceritakan bentuk 
keberagaman teman di 
lingkungan rumah. 


Bahasa Indonesia 


3.2 | Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.2 | Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.6 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


4.2.5  Membuat pertanyaan 
berdasarkan isi teks teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan di 
lingkungan keluarga. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. 


Dengan mengamati gambar keluarga, siswa dapat 
membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang 
dibuat oleh teman dengan teliti. 


Dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks dengan jujur. 


Dengan penugasan dari guru, siswa dapat membuat 
pertanyaan berdasarkan isi teks menggunakan kata tanya 
apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaiman dengan teliti. 
Dengan berdiskusi bersama teman sebangku, siswa dapat 
menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di 
lingkungan rumah dengan bahasa yang santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan bentuk 
keberagaman teman di lingkungan rumah _ berdasarkan 
gambar kesukaannya dengan bahasa yang santun. 


Dengan mengamati gambar kalender dan tanya jawab, 
siswa dapat menyebutkan satuan waktu berupa nama- 
nama bulan dalam satu tahun dengan bahasa yang santun. 


Dengan penugasan mengerjakan soal, siswa dapat 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan 
waktu dengan bertanggung jawab. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan 
teliti. 

Dengan membaca petunjuk membuat karya kerajinan 
dengan teknik menempel, siswa dapat menjelaskan cara 
mengolah bahan alam yang dapat digunakan sebagai 
karya kreatif dengan dengan bahasa yang santun. 


. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membuat karya 


kerajinan bahan alam melalui kegiatan menempel dengan 
menggunakan pola sederhana dengan _ bertanggung 
jawab. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


1. 


2. 
3. 


Gambar kegiatan Udin dan teman-teman di ruang 
keluarga. 


Teks bersantai di ruang keluarga. 
Gambar karpet, televisi, dan bingkai hiasan dinding. 


Teks petunjuk membuat karya kerajinan dengan teknik 
menempel. 


Gambar rumah dan pohon dengan teknik menempel. 


7 Buku Guru Kelas 11 SD/MI1 
a 


KEGIATAN PEMBELAJARAN ——— an 


Vater do trtuorge Deritvere! ih mang tra orgs 
Terran -cerren Urte lage berade di sane 


@ey Ayo Mengamati orate ones nent ge 


EE 


Vs 


Sede iy Deveeore) ernNaT! bore bere 


* Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
keluarga Udin bersantai di ruang keluarga (mengamati). 

* Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


& =r 
Ne: SE 
xs 


Ayo Menanya 


* Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap 
penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
(menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengkomunikasikan). 


* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengkomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 


Ayo Membaca 


* Guru memberikan arahan kepada siswa untuk dapat 
membaca teks cerita tentang “Kegiatan Bersama Keluarga 
dan Teman-teman” dengan lancar. 


* Siswa membaca teks tentang kegiatan bersama keluarga 
dan teman-teman (mencoba). 

* Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks bacaan 
kegiatan bersama keluarga dan teman-teman (menalar). 

* Siswa saling memeriksa kebenaran jawaban berdasarkan 
pertanyaan dari teks bacaan (mengomunikasikan). 


Ayo Menanya 


* Siswa ditugaskan membuat pertanyaan_ berdasarkan isi 
teks menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, 
dan bagaimana (mencoba). 


Ayo Berlatih 


* Siswa membaca teks singkat tentang keberagaman 
keluarga Udin (mengamati). 


* Siswa berdiskusi dengan teman sebangku menjelaskan 
makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan 


rumah. 
Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah eG) 


* Siswa mengamati tabel tentang tanggal lahir Udin dan 
teman-temannya (mengamati). 

* Siswa  menceritakan isi tabel yang  diamati 
(mengomunikasikan). 

* Guru menugaskan siswa mencatat hari dan tanggal lahir 
teman-teman di kelasnya. 


* Siswa menceritakan hari dan tanggal lahir teman-teman 
di kelasnya (mengomunikasikan). 

* Ketika bercerita perlu dibimbing agar menggunakan 
bahasa yang santun. 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati gambar kalender (mengamati). 


* Bertanya jawab tentang nama-nama bulan pada satu 
tahun. 


Ayo Berlatih 


* Siswa diarahkan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 
dengan satuan waktu (menalar). 


* Siswa kemudian memeriksa kebenaran pemecahan 
masalah yang telah dibuat (mengomunikasikan). 


Fokus guru: Saat siswa mengerjakan tugas, guru 
berkeliling untuk memastikan siswa memahami dan 
mengerjakan tugas dengan baik. 


Ayo Berkreasi 


* Siswa bertanya jawab mengidentifikasi bahan alam di 
lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan teknik 
menempel (menalar). 


* Siswa membaca petunjuk membuat karya kerajinan 
dengan teknik menempel. 


* Siswa menjelaskan cara mengolah bahan alam yang 
dapat digunakan sebagai karya kreatif dengan teknik 
menempel. 

* Siswa membuat karya kerajinan bahan alam melalui 
kegiatan menempel dengan menggunakan pola 
sederhana dengan bimbingan guru (mencoba). 


— am 


(tat don bebe merge tered inns den ee 
yong terete 

Wateupon Derbedh, merene tctop N<dup aus den 
Imeruradban shee betel svar. 

Pel Gu tertesen cekew Lebetugeenan urggote 
dota name 

LIC) beemas cere ina arn mEIND be barRcagERT Or 
Onggetd behuarge di numenwine? 

Ber Teiam ho Sargon terran mena nybasrvn’ 


dl 


Usd) Gon femnen-ttrme mere bengoet lone rang 
beerbenht 
Pevhatt acon tater! Ai Renae slengasy veut! 


| 
4 Ann 6 Wptemtes 
2 ue 0 eer Ae 
% enw 1) Crveonteet 08 
~ fen 3 dae 006 
. ta 24 Maret CG 
cs ad FF Ranontve POM 
(Cope berrui cernioten is label @ ates dengan 
hanberneares werecti\! 
Caemataoet COUT ont Cen lioden pevke New! wetes teal 
lester sernce>-terrent al bebaerr! 


Statins clon 41) mater ct) notes png pemeren 

NUIT, EVE ED tele Crepe Cantor pureg tevtoncho. 
Merthu tel dosage pama-terne tater dolor setahun 
ers carne tena Ove vary tulmet oto 


PN LG NO OMaTNG Teer Decker 
Golam satu Sohn, yale Reneer| 
Fetever), Maret, Apel, Mel Age 


Notetiariah marne -raeres teen di step! 

Kew ation, pra pomrl~scmt Caer cherazs teget! 

41) Rte semqnong takin Ap Moke tage tae para chr 
nereng teen 


(2) Wee pewererg Wetort borusnr mathe errped inéoe peng 
Nerhes techy trades 

USFWS crap Baten yerng bebe oto) Der Rete mice 
whan mbibot ladon 

(4) Abe (het tulan yang chan Gatang adetoh taten 

who SearING odeO Ineo 

(3) ho setereng baten Mey, rate duu Suton yorg ceon 
Gobieng debut) fadicrt _ ewnntaon, Fhedkart yore Moke 
COE Deaton 


USin Gan temen-trinen mnonbuct remand Gone 
ehre eer teret 


AP AYOA FUTON Ta eunpel A aman! 
Kary Parapnan demgon 
Meoeeroet cy any 99 
fash (1) bislt coum & | ] 
(2) lem (perenat) a 
13) berets Rertiwe a 


Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum 
dipahami (menanya). 

Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri 
(mengomunikasikan). 

guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal. 


PENGAYAAN 


Guru memberikan soal-soal yang lebih bervariasi yang berhubungan dengan satuan 
waktu (nama-nama bulan). 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan cerita tentang bentuk 
keberagaman teman di lingkungan rumah yang dibuat ke dalam sebuah buku kecil. 
Guru memberikan latihan lanjutan begi siswa yang telah mampu menjawab pertanyaan 
berdasarkan teks dengan tepat. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat membuat karya kerajinan dari 
bahan alam lainnya dengan berbagai variasi gambar dengan teknik menempel. 


REMEDIAL 


Guru membahas kembali materi tentang nama-nama bulan bagi siswa yang belum 
paham. 

Guru memberikan perbaikan kepada siswa yang belum mampumenceritakan keberagaman 
teman di lingkungan rumah dengan benar. 

Guru meminta siswa mengulang kembali membaca teks dan memberikan pertanyaan 
berdasarkan teks kepada siswa yang belum mampu menjawab pertanyaan dengan benar. 
Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang sulit membuat karya kerajinan dengan 
teknik menempel dengan baik 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 


1. Penilaian sikap: Teliti, jujur, santun, dan bertanggung jawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Penilaian Keterampilan: Unjuk kerja 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 


1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah a) 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 


Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


Tercapai 


Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Nama Siswa 


1. 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


2. 


b. Penilaian Pengetahuan 
Penilaian tentang menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks tentang 


1. 


bersantai di ruang keluarga 
Tes tertulis: Skor 

Banyak soal: 5 buah 

Kunci Jawaban: 

a) Diruang keluarga 


b) Ayah, ibu, kakak, adik, Udin, dan teman-temannya 


Cc) Hiasan dinding, televisi, dan karpet. 


d) © Membuat gambar kesukaan masing-masing. 
e) | Bekerja bersama-sama dengan senang hati. 


Tes tertulis: Skor 

Banyak benda: minimal 5 buah 
Kunci Jawaban: 

(1) ~=Bulan Juli 

(2) Bulan September 

(3) Bulan Agustus 

(4) Bulan Juli 

(5) Bulan Juli dan bulan April 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Lembar Pengamatan 
Lembar Penilaian Kemampuan Membuat Pertanyaan Berdasarkan Teks Cerita yang 
Telah Dibaca 


Menyelesaikan soal latihan yang berkaitan dengan satuan waktu 


No 


Kriteria 


Terlihat (\) 


Belum Terlihat (V) 


1; 


Menggunakan kata tanya yang sesuai 


Penggunaan tanda baca pada kalimat tanya 


Kesesuaian pertanyaan dengan teks cerita yang 
dibaca 


Oe . Buku Guru Kelas 11! SD/MI 


Menggunakan kata tanya yang bervariasi 


Hasil Pengamatan Membuat Pertanyaan dari Gambar yang Diamati 


No 


Nama Siswa 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bentuk Keberagaman Teman di Rumah 
Berdasarkan Gambar Kesukaaan 


Baik Sekali 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


No Kriteria 
1. | Kemampuan 
Bercerita 
2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Membuat Karya Kerajinan dari Bahan Alam dengan 
Teknik Menempel Menggunakan Pola Sederhana 


Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Ketepatan Bahan alam yang | Bahan alam yang | Bahan alam yang | Bahan alam yang 
menempel ditempel merekat | ditempel merekat | ditempel kurang | ditempel tidak 
bahan alam dan tersusun dan renggang merekat dan merekat dan 
pada bidang rapat renggang jarang-jarang 
dasaran 
2. | Kerapian Tidak terdapat Terdapat Terdapat Terdapat bekas 
dalam kegiatan | bekas lem di sebagian kecil sebagian besar lem pada semua 
menempel sekitar bidang bekas lem di bekas lem di bidang dasaran 
penempelan sekitar bidang sekitar bidang 
penempelan atau | penempelan 
sebaliknya 
3. | Keindahan Karya yang Karya yang Karya yang Karya yang 
karya yang dihasilkan dihasilkan dihasilkan dihasilkan 
dihasilkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan 
kesan rasa kesan rasa indah_ | kesan kurang kesan tidak tidak 
sangat indah dan | dan menarik. indah dan kurang | indah dan tidak 
menarik menarik menarik. 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah . ae 


LEMBARAN PENILAIAN 


Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
1. Tulislah teks cerita narasi tentang kegiatan bersama anggota keluarga di rumah yang 
pernah kamu lakukan dengan memperhatikan keselamatan dirimu dan keluargamu! 


Buatlah pada kolom berikut! 


2. Kelompokkanlah kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang harus dihindari setelah 
melakukan aktivitas fisik! 


Kegiatan yang boleh dilakukan Kegiatan yang harus dihindari setelah 
setelah melakukan aktivitas fisik melakukan aktivitas fisik 


3. Tulislah dua contoh sikap yang menunjukkan mau berinteraksi dengan beragam teman di 
lingkungan rumahmu! 


Contohnya: 


4. Tentukan kesetaraan dan penyelesaian masalah tentang satuan waktu berikut! 


a) 5 minggu =... hari 
b) 5 bulan =... minggu 
c) 5 tahun =... bulan 


d) Jika hari ini hari Kamis. Dua hari yang akan datang adalah hari ... 
e) Jika sekarang bulan Agustus. Dua bulan yang akan datang adalah bulan ... 


5. Sebutkanlah bahan alam yang dapat dijadikan karya kerajinan dengan teknik menempel, 
melipat dan menggunting! 


GWU OD? 2c sete c ctu tee cece tre faectruisrecewnddechataat duet neuuivecs daca ve doce euesuueu each wacetdereeushivaniccteaivenudenceeanraeudeeetsevasaueties 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


KUNCI LEMBARAN PENILAIAN 


1. 
2. 


EB 


4. 


oie 


Jawaban bervariasi disesuaikan dengan jawaban siswa. 


Kegiatan yang boleh dilakukan setelah 
melakukan aktivitas fisik 


Kegiatan yang harus dihindari setelah 
melakukan aktivitas fisik 


]. Melakukan pendinginan 
2. Duduk dan beristirahat 


]. Langsung mencuci muka 


2. Kekurangan air 


3. Minum air putih secukupnya | 3. Telat mandi dan tidak mengganti baju 
4. Mengusap keringat |4. Makan dan minum air es 
Dan lain-lain | Dan lain-lain 


Contoh sikap mau berinteraksi dengan beragam teman di rumah yaitu: 
a. Berteman dan bermain dengan siapa saja 

b. Menonton bersama 

c. Makan bersama teman di rumah 

d. Membuat PR bersama teman di rumah 

(jawaban bervariasi disesuaikan dengan jawaban siswa) 


a) 5 minggu = 35 hari 
b) 5 bulan = 20 minggu 
c) 5 tahun = 60 bulan 


d) Hari Sabtu 
e) Bulan Oktober 


Daun kelapa, daun pisang, daun nangka, kacang-kacangan, dan lain-lain 


Subtéma 2: Menjaga Keselamatan di Rumah a) 


SUBTEMA 3: 
\ uran Keselamatan di Perjalanan 


Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2 


Bahasa Indonesia 


1.2 Menerima keagungan 
Tuhan Yang Maha 
Esa atas keberadaan 
keluarga serta 
penciptaan hewan dan 
tumbuhan. 


2.3. Memiliki rasa percaya 
diri dan tanggung jawab 
terhadap keberadaan 
anggota keluarga dan 
dokumen milik keluarga 
melalui pemanfaatan 
bahasa Indonesia dan/ 
atau bahasa daerah. 


PJOK 


Menghargai tubuh dengan 
seluruh perangkat gerak 
dan kemampuannya 
sebagai anugrah Tuhan. 


2.2 Bertanggung jawab 
terhadap keselamatan 
diri sendiri, orang lain, 
dan lingkungan sekitar, 
serta dalam penggunaan 
sarana dan prasarana 
pembelajaran. 


Ld | 


or Ney 


tl 


1.2 Menerima kebersamaan 
dalam keberagaman 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


2.3. Menunjukkan perilaku 
toleran terhadap 
keberagaman 
karakteristik individu, 
dalam kehidupan 
beragama, suku, fisik, 
dan psikis di rumah dan 
sekolah. 


Matematika 


21 


Menerima dan 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 
Memiliki rasa ingin 
tahu dan ketertarikan 
pada matematika, 
yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar. 


| SBdP | 


Menikmati keindahan 
alam dan karya seni 
sebagai salah satu tanda- 
tanda kekuasaan Tuhan. 
Menunjukkan rasa 
percaya diri untuk berlatih 
mengekspresikan diri 
dalam mengolah karya 
seni. 


Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf 
tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.5 Menggunakan 
teks permintaan 
maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman secara 
mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


PJOK 


3.7 Mengetahui konsep 
dasar pengenalan, 
gerak dasar lokomotor, 
permainan dengan alat, 
dan keselamatan diri 
di air, terutama yang 
berhubungan dengan 
gerakan kaki, tangan dan 
tubuh dalam aktivitas air. 


4.7 Mempraktikkan berbagai 
gerak dasar pengenalan, 
gerak dasar lokomotor, 
permainan dengan alat, 
dan keselamatan diri 
di air, terutama yang 
berhubungan dengan 
gerakan kaki, tangan dan 
tubuh dalam aktivitas air. 


3.2 Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
dan sekolah. 


4.2 Melaksanakan tata 
tertib dan aturan di 
lingkungan keluarga dan 
sekolah. 


Matematika 


3.6 Mengetahui satuan 
Panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 

4.5 Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda, 
dan uang selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabannya. 


SBdP 


3.2 Mengenal pola irama lagu 
bertanda birama tiga, pola 
bervariasi dan pola irama 
rata dengan alat musik 
ritmis. 

3.4 Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 

4.7 Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 

4.15 Membentuk karya 
kerajinan fungsi pakai dari 
bahan alam. 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan 


Mengidentifikasi karakteristik individu di sekolah. 


. Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan 


sehari-hari di sekolah. 


. Menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 


lingkungan sekolah. 

Membiasakan diri melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 

Menyebutkan jarak dengan satuan tidak baku 
(langkah, hasta, dan depa). 

Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
panjang/jarak. 

Mengidentifikasi bahan alam di alam sekitar untuk 
karya kreatif. 

Membuat karya kerajinan fungsi pakai dari bahan 
alam. 

Memprediksi isi teks permintaan maaf dalam 
kemajemukkan teman. 


. Membaca teks permintaan maaf dalam 


kemajemukkan teman. 


. Menceritakan bentuk permintaan maaf dalam 


kemajemukkan teman berdasarkan teks yang dibaca 
mandiri. 


Menentukan jarak dua tempat dengan satuan tidak 
baku. 


. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 


panjang/jarak. 


Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan 
di sekolah. 


. Membiasakan diri melaksanakan aturan di 


lingkungan sekolah. 

Menjelaskan cara bermain dengan menggunakan 
alat. 

Mempraktikkan cara bermain dengan menggunakan 
alat. 

Menemukan isi teks permintaan maaf dalam 
kemajemukkan teman. 


Menulis teks permintaan maaf dalam kemajemukkan 
teman. 


Menyebutkan jarak dari rumah ke sekolah dengan 
satuan tidak baku. 


. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 


panjang/jarak. 

Menjelaskan isi teks permintaan maaf dalam 
keberagamn teman. 

Mendemonstrasikan isi teks permintaan maaf dalam 
menjaga kerukunan. 

Mengidentifikasi pola irama bervariasi alat musik 
ritmis. 


Menyanyikan lagu anak sederhana. 


Sikap 
* Santun, Teliti, dan Bertanggung Jawab. 
Pengetahuan 
+ Daftar periksa tentang kemampuan 
siswa mengajukan pertanyaan. 
Keterampilan 
* Menunjukkan sikap melaksanakan 
aturan di lingkungan sekolah. 
+ Memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan panjang/jarak. 
* Membuat karya kerajinan fungsi pakai 
dari bahan alam. 
* Membaca teks permintaan maaf. 
* Menceritakan bentuk permintaan 
maaf dalam kemajemukkan teman 
berdasarkan teks yang dibaca mandiri. 


Sikap: 
* Santun, Teliti, Jujur, dan Bertanggung 
Jawab. 
Pengetahuan: 
+ Daftar periksa tentang kemampuan 
siswa mengajukan pertanyaan. 
* Menghitung jarak dua tempat dengan 
satuan tidak baku. 
Keterampilan: 
* Memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan panjang/jarak. 
* Mempraktikkan cara bermain dengan 
alat. 
* Menulis teks permintaan maaf. 


Sikap 
* Santun dan Teliti. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa tentang kemampuan 
siswa mengajukan pertanyaan. 
Keterampilan 
* Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan panjang/jarak. 
* Mendemontrasikan isi teks permintaan 
maaf. 
* Menyanyikan lagu anak sederhana. 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan 


3} 


Memprediksi isi teks permintaan maaf dalam 
kemajemukkan teman. 

. Membaca teks permintaan maaf dalam 
kemajemukkan teman. 

. Menceritakan bentuk permintaan maaf dalam 
kemajemukkan teman berdasarkan teks yang dibaca 
mandiri. 


. Menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan 


di sekolah. 


. Membiasakan diri melaksanakan aturan di 


lingkungan sekolah. 


. Menjelaskan cara mengolah bahan alam untuk karya 


kreatif. 


Membuat karya kerajinan fungsi pakai dari bahan 
alam. 


Membedakan individu di lingkungan sekolah 
berdasarkan karakteristik. 


. Menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 


beragam teman di sekolah. 


. Menjelaskan cara menjaga keselamatan bermain 


dengan alat. 


. Mempraktikkan cara menjaga keselamatan bermain 


dengan alat. 


. Menyimpulkan isi teks permintaan maaf yang telah 


dibaca. 


. Menuliskan teks permintaan maaf dalam 


kemajemukkan teman. 


Menjelaskan makna keberagaman karakteristik 
individu di sekolah. 


. Menceritakan bentuk keberagaman teman di 


lingkungan sekolah. 


. Mengidentifikasi pola irama rata dengan alat musik 


ritmis. 


. Menyanyikan lagu anak sederhana. 
. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks 


permintaan maaf dalam kemajemukkan teman. 


. Mendemostrasikan isi teks permintaan maaf dalam 


menjaga kerukunan hidup dalam teman. 


Mengurutkan hasil pengukuran jarak beberapa 
tempat dari terkecil ke terbesar. 


. Mendeskripsikan data grafik konkret. 


Sikap 
* Santun, Teliti, dan Bertanggung Jawab. 
Pengetahuan 

* Daftar periksa tentang kemampuan 

siswa mengajukan pertanyaan. 
Keterampilan 

* Membaca teks permintaan maaf. 

* Menceritakan bentuk permintaan 
maaf dalam kemajemukkan teman 
berdasarkan teks yang dibaca mandiri. 

* Membuat karya kerajinan fungsi pakai 
dari bahan alam. 


Sikap 
* Santun, Teliti, Jujur, dan Bertanggung 
Jawab. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa tentang kemampuan 
siswa mengajukan pertanyaan. 
Keterampilan 
* Menunjukkan sikap mau berinteraksi 
dengan beragam teman. 
* Mempraktikkan cara bermain dengan 
menggunakan alat. 
* Menyimpulkan isi teks permintaan 
maaf. 
+ Menuliskan teks permintaan maaf. 


Sikap 
* Santun, Teliti, dan Bertanggung jawab. 
Pengetahuan 

* Daftar periksa tentang kemampuan 
siswa mengajukan pertanyaan. 

* Menjawab pertanyaan berdasarkan isi 
teks permintaan maaf. 

* Mengurutkan hasil pengukuran jarak 
beberapa tempat dari terkecil ke 
terbesar. 

Keterampilan 

* Menceritakan bentuk keberagaman 
teman di lingkungan sekolah. 

* Menyanyikan lagu anak sederhana. 

* Mendemostrasikan isi teks permintaan 
maaf. 

* Mendeskripsikan data grafik konkret. 


Keselamatan di Perjalanan / 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf 
tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan 
teks permintaan 
maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman secara 
mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.7 Memprediksi isi 
teks permintaan 
maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


3.5.8 Membaca teks 
permintaan maaf 
tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


4.5.4 Menceritakan bentuk 
permintaan maaf 
tentang sikap hidup 
rukun dalam teman 
berdasarkan teks yang 
dibaca secara mandiri. 


Matematika 


3.6 


Mengetahui satuan 
Panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 


Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 

dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda, 
dan uang selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabannya. 


Indikator 


3.6.5 Menyebutkan satuan 


jarak dengan satuan tidak 
baku (hasta, langkah, dan 
depa). 


4.5.6 Memecahkan masalah 


nyata secara efektif 
yang berkaitan dengan 
panjang/jarak. 


SBdP 


3.4 Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 


4.15 Membentuk karya 
kerajinan fungsi pakai dari 
bahan alam. 


Indikator 


3.4.1 Mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan sekitar 
untuk karya kreatif. 


4.15.1 Membuat karya kerajinan 
fungsi pakai dari bahan 
alam. 


3.2 


Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah 
dan sekolah. 


Melaksanakan tata 
tertib dan aturan di 
lingkungan keluarga dan 
sekolah. 


Indikator 


3.2.2 Menyebutkan aturan 


yang berlaku di 
lingkungan sekolah. 


4.2.3 Menunjukkan sikap 


melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 


4.2.4 Membiasakan diri 
melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan penugasan guru, siswa dapat membaca teks 
yang berkaitan dengan aturan keselamatan di perjalanan 
dengan santun. 

2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat 
pertanyaan dan jawabannya dengan teliti. 

3. Dengan membaca teks pada _ buku, siswa_ dapat 
menyebutkan aturan yang berlaku dalam _ kehidupan 
sehari-hari di lingkungan sekolah dengan teliti. 

4. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menunjukkan sikap 
melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan 
tanggung jawab. 

5. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan 
diri melaksakan aturan di lingkungan sekolah dengan 
tanggung jawab. 

6. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 
satuan jarak dengan satuan tidak baku (langkah, hasta, 
dan depa) dengan teliti. 

7. Dengan penugasan guru, siswa dapat memecahkan 
masalah nyata secara efektif yang berkaitan dengan 
Panjang/jarak dengan teliti. 

8. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan 
alam di lingkungan sekitar untuk karya kreatif dengan 
teliti. 

9. Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat 
karya kerajinan fungsi pakai dari bahan alam dengan 
bertanggungjawab. 

10. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memprediksi isi 
teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukkan teman dengan teliti. 

11. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks 
permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukkan teman dengan santun. 

12. Dengan membaca teks “Berlibur ke Pantai”, siswa dapat 
menceritakan bentuk permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam teman berdasarkan teks yang dibaca 
secara mandiri dengan santun. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Gambar Udin dan teman-teman menuju pantai sedang 
menyeberangi jalan. 

2. Gambar Udin dan teman-teman mencari kerang kecil. 

3. Gambar Udin sedang bercerita. 


4. Grafik konkrit perhitungan jarak saat menyeberangi jalan 
dengan langkah. 


Subtema 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan . =o) 


5. Gambar yang berhubungan dengan jarak dengan satuan 
tidak baku. 


Petunjuk membuat kerajinan kulit kerang. 

Bahan dan alat untuk membuat kerajinan dari kulit kerang. 
Gambar Udin dan Edo saling bermaafan. 

Teks Beni berlibur ke pantai. 


COON 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
kegiatan perjalanan Udin menuju pantai dan kegiatan 
Udin mencari kerang kecil (mengamati). 

* Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


Ayo Menanya 


* Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap 
penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
(menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengomunikasikan). 


* Siswa menyampaikan telah dibuat 
(mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 


jawaban yang 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati gambar guru dan siswa di kelas yang 
sedang bertanyajawab tentang aturan keselamatan di 
perjalanan. 

* Guru) mengarahkan siswa untuk menghubungkan 
keselamatan di perjalanan dengan keselamatan di 
lingkungan sekolah. 

* Siswa menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di lingkungan sekolah (mencoba). 


Ayo Berlatih 


* Siswa  menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah (mencoba). 


* Siswamembiasakan diri melaksakan aturan di lingkungan 
sekolah (mencoba). 


Cn . Buku Guru Kelas 11! SD/MI 


Deal) Meany betes LNDer Certain het poeta 
Jit PROTA (OREO Hem OWAl! PETEMNpEtCR 
08 PREMIO cats gE erat) hos treo 
pon reerangan 


Meryags beretorten Ui gion Os usury 


triman & jalan bite page hana mermperhetaen oman 
besevenanan & seboksh Afatérs tu fustienye berets 
dengan teth—hot, seria memgertaatiier terete oe 
OfOrQ~cring & sehitur betad Lonoke 


Berton tordy vertorg (+) pedo Tabet berlhut sew 
tetewmoon 


Urn Cen terme terran merpeserarg © trreput 
rreoveberangan 

Stertho berjkan sorbed menghstueng tareghots 
Menghtung dengan laagkod) menunian mengtetung 
Pd repr) somens Inhod (ete 

Ado page vatiagn park yurng btn, rrrecunyy Merete Our 


Seribast teal Cnorghw erage) park Fenaling -vTeRSHTNy Shere 


(ay Ayo Mengamati 


aa 


* Siswa mengamati lagi gambar yang ada pada halaman 
awal (mengamati). 

* Siswa bertanya jawab berkaitan dengan gambar yang 
diamatinya (menanya). 

* Siswa menyebutkan satuan jarak dengan satuan tidak 
baku (langkah, hasta, dan depa) (mencoba). 


Ayo Berlatih 


* Siswa memecahkan masalah nyata secara efektif yang 
berkaitan dengan panjang/jarak. 


Fokus guru: Perlu membimbing siswa memecahkan 
masalah yang berkaitan dengan panjang/jarak. 


Ayo Berkreasi 


* Siswa bertanya jawab mengidentifikasi bahan alam di 
lingkungan sekitar untuk karya kreatif (menanya). 

* Siswa mengamati petunjuk membuat kerajinan dari kulit 
kerang (mengamati). 

* Siswa membuat karya kerajinan kulit kerang dengan 
bimbingan guru (mencoba). 


Ayo Membaca 


* Siswamemprediksi isiteks permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukkan teman (mencoba). 

* Siswa membaca teks permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukkan teman dengan judul 
“Berlibur ke Pantai” (mengamati). 


* Siswa menceritakan bentuk permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun berdasarkan teks yang dibaca dengan 
bahasa yang santun (mengomunikasikan). 


* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 


(1) 4 degre, 0 dope, 25 deget 29 dope, dem 31 depet 


Aree 2 
(2) 15 tenghoh 227 hengaah 9) torephait 19 kerephat, chore 
41 anghon 


kerewets m 
(3) 4 Petetn, 75 Bonen, 1 hope, 06 here, Ger & lean 
AnD —— - 
(A) 22 Gepe, % arpa. 1 arpa, 75 dena, dee Y dene. 
vests - 
(OPS Pensta, bento, 27 beeete., 7 rant, dor 23 howte. 
are 


Listin dod ternan-termen titn dh gneve 

Merck Hencory barony Mere 

Karratny Reve errs tigestaes Latecn) coor 
Kerrang bet! copot diva! rmeniacd hong heraynen, 


4o0 reg merrto botidon dari gorntay @ can? 
Mengepe nets menimes east kepads tu guru) 
lUrit® Letts peuma heceian tees heribet dengan lence’ 


Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 


Guru memberikan penghargaan dan motivasi terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan bahasa verbal 
misalnya anak pintar, anak hebat, anak cerdas, dan 
sebagainya. 


PENGAYAAN 


Guru memberikan soal memecahkan masalah yang berkaitan dengan panjang/jarak yang 
lebih bervariasi kepada siswa. 

Guru mengarahkan siswa membaca teks permintaan maaf dengan topik yang lebih 
bervariasi. 

Guru kembali menugaskan siswa membuat karya kerajinan fungsi pakai dengan bahan 
alam yang bervarisi. 


REMEDIAL 


Guru kembali membahas tentang bentuk-bentuk jarak dengan satuan tidak baku bagi 
siswa yang belum paham. 

Guru kembali membahas soal memecahkan masalah yang berkaitan dengan panjang/ 
jarak bagi siswa yang belum mengerti. 

Guru kembali mengulang kegiatan membuat karya kerajinan dari kulit kerang bagi siswa 
yang belum mampu mengahsilkan karya yang kreatif. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 


1. Penilaian sikap: teliti, santun, dan bertanggungjawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 
3. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja dan Lembar Observasi/Pengamatan. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 


1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


ee Tercapai 
Kriteria 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 1 Kriteria 2 
No Nama Siswa 


b. Penilaian Pengetahuan 

Mengurutkan jarak dari terkecil ke terbesar 

Kunci jawaban : 

1) 17 depa, 25 depa, 31 depa, 34 depa, dan 39 depa. 

2) 13 langkah, 15 langkah, 19 langkah, 27 langkah, dan 41 langkah. 
3) 9 hasta, 13 hasta, 14 hasta, 18 hasta, dan 23 hasta. 

4) 11 depa, 16 depa, 17 depa, 22 depa, dan 25 depa. 

5) 7 hasta, 15 hasta, 18 hasta, 23 hasta, dan 27 hasta. 


Keterampilan 
a. Penilaian: Lembar Observasi/Pengamatan 
Menunjukkan Sikap Melaksanakan Aturan di Lingkungan Sekolah 


No Kriteria Terlihat (V) Belum Terlihat (v) 


1. | Siswa mampu melaksanakan aturan berjalan hati- 
hati di sekolah. 


2. | Siswa mampu melaksanakan aturan memperhatikan 
benda-benda di sekitar sekolah saat berjalan 


3, | Siswa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya 
setelah menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 
lignkungan sekolah 


Lembar Observasi/Pengamatan Mempraktikkan Cara Bermain dengan Alat 


Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 


No Nama Siswa 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan p05) 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Memecahkan Masalah yang Berkaitan dengan Panjang/Jarak 


uae Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa belum 
Memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan mampu 
masalah yang keseluruhan sebagian besar sebagian kecil memecahkan 
berkaitan masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang 
dengan berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan 
panjang/jarak panjang/jarak Ppanjang/jarak panjang/jarak dengan panjang/ 
jarak 
2. | Ketepatan Siswa Siswa Siswa Siswa 
Memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan belum tepat 
masalah yang keseluruhan sebagian besar sebagian kecil memecahkan 
berkaitan masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang 
dengan berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan 
panjang/jarak panjang/jarak Panjang/jarak panjang/jarak dengan panjang/ 
dengan tepat dengan tepat dengan tepat jarak 


c. 


Penilaian: Unjuk Kerja 
Membuat Karya Kerajinan Kulit Kerang 


No 


Kriteria 


Baik Sekali 


Baik 


Cukup 


Perlu Bimbingan 


terlihat sangat 
bersih 


terlihat bersih 


1. | Komposisi karya | Ada Terdapat Terdapat Tidak ada 
kerajinan keharmonisan sebagian besar sebagian besar keharmonisan 
komposisi keharmonisan keharmonisan komposisi 
kerajinan yang komposisi komposisi kerajinan yang 
dirancang kerajinan yang kerajinan yang dirancang 
dirancang. dirancang 
2. | Keindahan Karya yang Karya yang Karya yang Karya yang 
karya yang dihasilkan dihasilkan dihasilkan dihasilkan 
dihasilkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan 
kesan rasa sangat | kesan rasa kagum | kesan kurang kesan tidak enak 
kagum enak dilihat dilihat 
3. | Kebersihan Karya kerajinan Karya kerajinan Karya kerajinan Karya kerajinan 


terlihat kurang 
bersih 


terlihat tidak 
bersih 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Keterampilan Membaca Lancar Teks Permintaan Maa 


No Kriteria 


1. | Kemampuan 
Membaca Teks 


Baik Sekali 


Siswa mampu 
membaca 
keseluruhan teks 


Baik 


Siswa mampu 
membaca 
sebagian besar 
teks 


Cukup 


Siswa mampu 
membaca 
sebbagian kecil 
teks 


Perlu Bimbingan 


Siswa belum 
mampu 
membaca teks 


2. | Pemahaman lsi 
teks 


Mampu 
menjawab semua 
pertanyaan yang 
diajukan 


Mampu 
menjawab 
sebagian besar 
pertanyaan yang 
diajukan 


Mampu 
menjawab 
sebagian kecil 
teks 


Belum mampu 
menjawab 
semua 
pertanyaan yang 
diajukan 


e. Penilaian: Unjuk Kerja 


Rubrik Menceritakan Bentuk Permintaan Maaf dalam Kemajemukkan 


Berdasarkan Teks yang Dibaca Mandiri 


Teman 


No Kriteria 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Baik Sekali 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan 80) 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.2 | Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah dan 
sekolah. 

4.2 Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


Indikator 


3.2.2 Menyebutkan aturan 
yang berlaku di 
lingkungan sekolah. 

4.2.4 Membiasakan diri 
melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 


Matematika 


3.6 Mengetahui satuan 
panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 


4.5 |Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
Ppengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
panjang, berat benda, 
dan uang selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabannya. 


3.6.10 Menentukan jarak 
dua tempat dengan 
menggunakan satuan 
tidak baku. 


4.5.6 Memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
Panjang/jarak. 


Bahasa Indonesia PJOK 


3.5 Mengenal teks 3.3. Mengetahui konsep 
permintaan maaf tentang gerak variasi pola gerak 
sikap hidup rukun dalam dasar manipulatif 
kemajemukan keluarga dalam berbagai bentuk 
dan teman dalam bahasa permainan sederhana 
Indonesia lisan dan dan atau permainan 
tulis yang dapat diisi tradisional. 


dengan kosakata bahasa 4.3. Mempraktikkan variasi 
daerah untuk membantu pola gerak dasar 
pemahaman. manipulatif yang 


4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman tradisional. 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan s 
tulis yang dapat diisi Indikator 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 3.3.1 Menjelaskan cara 
penyajian. bermain dengan 

menggunakan alat dalam 
r permainan sederhana. 
Indikator 4.3.1 Mempraktikkan cara 
bermain dengan 
menggunakan alat dalam 
permainan sederhana. 


dilandasi konsep gerak 
dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana 
dan atau permainan 


3.5.9 Menemukan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


4.5.5 Menulis teks permintaan 
maaf sederhana tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
iF 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat menentukan jarak 
dua tempat dengan menggunakan satuan tidak baku 
dengan teliti. 


Dengan penugasan guru, siswa dapat memecahkan 
masalah yang berkaitan dengan panjang/jarak dengan 
santun. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku di lingkungan sekolah dengan bahasa yang 
santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan diri 
melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan 
tanggung jawab. 


Dengan membaca teks “ Cara Bermain Lari Estafet”, siswa 
dapat menjelaskan cara bermain dengan menggunakan 
alat tertentu (Lari Estafet) dengan bahasa santun. 


Dengan membaca teks petunjuk “Cara Bermain lari 
Estafet”, siswa dapat mempraktikkan cara bermain 
dengan menggunakan alat tertentu (Lari Estafet) dengan 
bertanggungjawab. 


Dengan mengamati gambar dan membaca teks “Bermain 
Lari Estafet", siswa dapat menemukan isi teks permintaan 
maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukkan 
teman dengan teliti. 

Dengan penugasan guru, siswa dapat menulis teks 
permintaan maaf sederhana tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukkan teman dengan teliti. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


1, 


oe le alae 


Gambar Udin berjalan dari rumah ke sekolah dengan 
melangkah. 


Gambar Udin dan teman-teman bermain estafet. 
Teks cara bermain lari estafet atau lari sambung. 
Gambar Beni dan Udin bermaafan. 

Teks bermain lari estafet. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
kegiatan Udin berjalan dari rumah ke sekolah dengan 
berjalan kaki (kegiatan melangkah) (mengamati). 

Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


_— a 


Tew) oe Rehen Unter menapyt fayus PrrrEgUnLr parce 


1) Keselamatan di Perjalanan / 


Ayo Menanya 


* Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap 
penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
(menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengomunikasikan). 

* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 

* Siswa diajak mengidentifikasi berbagai kegiatan lain yang 
dilakukan siswa di kelas sebelum kegiatan pembelajaran 
dimulai (menalar). 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati hasil pengukuran jarak yang dilakukan 
setiap siswa (mengamati). 

* Siswa bertanya jawab berkaitan dengan _ hal 
diamatinya (menanya). 


yang 


Ayo Berlatih 


* Siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
panjang/jarak (mencoba). 

* Siswa saling memeriksa kebenaran pemecahan masalah 
yang telah dilakukan. 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati gambar penjelasan Siti tentang aturan 
ketika berjalan yang ada pada buku siswa (mengamati). 

* Siswa menyebutkan aturan yang berlaku di lingkungan 
sekolah (mencoba). 


©. . Buku Guru Kelas 1! SD/MI 


Mingian Nett PenQumren wewe beribul sepert) 
cerwitods dh barewat tra chemgers terrier! 


Caneton crn Gi ema ke wha memghi nengeya! 
Contes. 

Aart peegutran ide + bees renguamume Sy 
A? lNemeghey 6 6 | lange © WS | kenghah 


1 Neo Dergeahcarven (am © kewl pweragedh Larry Lato 
Weeeghet | ernie ermal 
2 booreh prerepabscrrin Set + pork gerrnpduemers ary 
cogs RCD ghar | agents 

3 bene pergaehurtin LEB » pmeh (seviga union thee 
fer »  termely = | Shana 

4 bona Pengabrun Deri + jaruk pengwtusran Creyu 
~ wanghanhs angen) Mnghahy 


~ —— 


Uh beret) het Getta mreygtery 
et hs Meraehan corte amaran Meta Perea. 


Ayo Berlatih 


Siswa membiasakan diri melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah (mencoba). 

Siswa mengisi tabel tentang sikap dan perilaku yang 
biasa dilakukan dalam mematuhi aturan ketika berjalan 
(mencoba). 


Siswa saling menanggapi isi tabel dan pembiasaan sikap 
yang telah dibuat. 


» Ayo Beraktivitas 


Siswa mengamati gambar Udin dan teman-teman 
bermain Estafet (mengamati). 

Siswa membaca teks petunjuk cara bermain lari estafet 
(mengomunikasikan). 

Siswa menjelaskan cara bermain lari estafet/bermain 
dengan menggunakan alat (mencoba). 

Siswa mempraktikkan cara bermain lari estafet di 
halaman sekolah/bermain dengan menggunakan alat 
(mencoba). 


Ayo Mengamati 


Siswa melakukan tanya jawab tentang berbagai sumber 
bunyi (menanya). 

Banyak sumber bunyi yang dapat ditemukan di sekitar kita. 
Sumber bunyi merupakan alat yang dapat menghasilkan 
bunyi, misalnya terompet, kereta api, pesawat terbang, 
dan lain-lain. 


Ayo Berlatih 


Siswa mengisi tabel menentukan sumber bunyi dari 
benda-benda di sekitar (mencoba). 

Ketika mengisi tabel perlu bimbingan fokus agar siswa 
dapat menentukan sumber bunyi dengan benar. 


Ayo Membaca 


Siswa mengamati gambar Udin dan Edo saling bermaafan 
(mengamati). 

Siswa membaca teks “Bermain Lari Estafet” (mengamati). 
Siswa menemukan isi teks permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukkan teman berdasarkan 
teks yang dibaca (mencoba). 


— aaa 


AO page QU~OT Crmrape.n Gulwn beygeotort Leervtenert 
Motes tops pode len extulet vtow tert vormteury 
KelOt LON Dermngen han Pisalet Comgar RUA TeTHEMns 
Prrhanaan gambar di Deweh dengan tert! 


[ 
ff ] Hn 


rer A tte ET CORON Jey paren Hengae 
(NETIOQUOO CM pores ditt tonghot estedet 
Beeperrnnre cae Gerrrenen ber! eatefer! 


Otegerten tit (ht Qtute tebke mero adn perrenn 


heme Lnoery! Cxtokot) cet yoreg emeragr kan ton Bapreyr 
Tabehah hermy: pemrteer teary! vurg keen! 


Berman bon estatet harwn berhew teri 


Arvae berler, bets Ber terpeieset dar beden Unter 
Aeritewerng hengge pith 
Pevteatier grwriten eft terest’ 


Subtema 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan eo) 


Ayo Menulis 


* Siswa menulis teks permintaan maaf sederhana 
tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukkan teman 
(mencoba). 

* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 

* Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa sendiri. 

* Guru memberikan penghargaan dan motivasi terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan bahasa verbal, 
misalnya anak pintar, anak jujur, anak hebat, dan 
sebagainya. 


PENGAYAAN 

* Guru memberikan bentuk soal memecahkan masalah yang berkaitan dengan panjang/ 
jarak yang lebih bervariasi kepada siswa. 

* Guru mengarahkan siswa menulis teks permintaan maaf dengan topik yang bervariasi. 


* Guru mmberikan pengarahan tentang permainan dengan alat yang lebih bervariasi 
kepada siswa. 


REMEDIAL 


* Guru kembali mengulang pembelajaran menghitung jarak dua tempat dengan 
menggunakan satuan tidak baku bagi siswa yang belum mengerti. 

* Guru kembali membahas soal-soal memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
panjang/jarak bagi siswa yang belum mampu. 

* Guru kembali mengulang kegiatan bermain dengan menggunakan alat bagi siswa yang 
belum mampu bermain dengan benar. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: teliti, jujur, santun, dan bertanggungjawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 
3. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja dan lembar observasi/pengamatan. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


OQ. . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Tercapai 
No Kriteria 
1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 
2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 
Hasil penilaian mengajukan pertanyaan dengan daftar periksa 
Kriteria 1 Kriteria 2 
No Nama Siswa 
1. 
2. 


b. Penilaian Pengetahuan 
Penilaian menghitung jarak dua tempat dengan satuan tidak baku (skor) 
Banyak soal: 4 soal (Halaman 95-94) 
Kunci Jawaban: 


i 


1) 54 langkah + 47 langkah = 101 langkah 
2) 56 langkah + 54 langkah = 110 langkah 
3) 47 langkah + 42 langkah = 89 langkah 
42 langkah + 54 langkah = 96 langkah 


4) 


Mengisi tabel menentukan sumber bunyi dari benda-benda sekitar. 
Kunci jawaban: disesuaikan dengan pendapat siswa. 


Keterampilan 
a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Memecahkan Masalah yang Berkaitan dengan Panjang/Jarak 


dengan tepat 


dengan tepat 


Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa belum 
Memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan mampu 
masalah yang keseluruhan sebagian besar sebagian kecil memecahkan 
berkaitan masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang 
dengan berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan 
panjang/jarak panjang/jarak Panjang/jarak panjang/jarak dengan panjang/ 
jarak 
2. | Ketepatan Siswa Siswa Siswa Siswa 
Memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan belum tepat 
masalah yang keseluruhan sebagian besar sebagian kecil memecahkan 
berkaitan masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang 
dengan berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan 
panjang/jarak panjang/jarak panjang/jarak panjang/jarak dengan panjang/ 


dengan tepat 


jarak 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan a 0:) 


b. Penilaian: Lembar Pengamatan/ Observasi 
Mempraktikkan Cara Bermain dengan Alat 


No 


Kriteria 


Terlihat (v) 


Belum Terlihat (V) 


1. 


alat. 


Siswa mampu mengikuti instruksi permainan dengan 


dengan alat. 


Siswa terlibat aktif dalam melakukan permainan 


Siswa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya 
setelah melakukan permainan dengan alat. 


Lembar Observasi/Pengamatan Mempraktikkan Cara Bermain dengan Alat 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


Kriteria 3 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Menulis Teks Permintaan Maaf dalam Kemajemukkan Teman 


aes Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kesesuaian isi Seluruh isi teks Setengan atau Kurang dari Seluruh isi teks 
dengan judul sesuai judul atau | lebih isi teks setengah isi teks | belum sesuai 
atau tema tema sesuai judul atau | sesuai judul atau 
tema tema 
2. | Keruntutan Seluruh kegiatan | Setengah atau Kurang dari Seluruh isi teks 
cerita tersusun dengan _| lebih isi teks setengah isi teks | belum runtut 
runtut tersusun runtut tersusun runtut 
3. | Ketepatan ejaan | Seluruh teks Setengah atau Kurang dari Seluruh 
menggunakan lebih teks setengah teks teks belum 
ejaan yang tepat | menggunakan menggunakan menggunakan 
ejaan yang tepat | ejaan yang tepat | ejaan yang tepat 


(On 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Matematika 


3.6 Mengetahui satuan 
panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 


4.5 | Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
panjang, berat benda, 
dan uang selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabannya. 


Indikator 


3.6.11 Menyebutkan jarak dua 
tempat dengan satuan 
tidak baku. 


4.5.6 Memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
panjang/jarak. 


Bahasa Indonesia 
3.5 


Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.10 Menjelaskan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


4.5.6 Menerapkan isi teks 
permintaan maaf dalam 
menjaga kerukunan 
hidup dalam teman. 


SBDP 


Mengenal pola irama 
lagu bertanda birama 
tiga, pola bervariasi dan 
pola irama rata dengan 
alat musik ritmis. 


Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


Indikator 


3.2.3. Mengidentifikasi pola 


4.7.2 


irama rata dengan alat 
musik ritmis. 


Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
kata-kata sendiri yang 
bermakna. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan jarak dua 
tempat dengan satuan tidak baku dengan bahasa yang 
santun. 

2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memecahkan 
masalah yang berkaitan dengan panjang/jarak dengan 
teliti. 

3. Dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa 
dapat menjelaskan isi teks permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukkan teman dengan santun. 

4. Dengan membaca teks, siswa dapat mendemonstrasikan 
isi teks permintaan maaf dalam menjaga kerukunan hidup 
dalam teman dengan santun. 

5. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi pola 
irama variasi dengan alat musik ritmis dengan teliti. 

6. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyanyikan lagu 
anak-anak sederhana dengan kata-kata sendiri yang 
bermakna dengan santun. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Gambar Udin dan teman-teman berboncengan dengan 
sepeda. 


2. Gambar jarak rumah Udin dan Siti ke sekolah (mereka 
melangkahkan kaki). 


3. Gambar grafik konkrit jarak rumah masing-masing siswa 
ke sekolah. 


4. Gambar Beni dan Udin saling bermaafan dengan Siti dan 
Lani. 


5. Teks latihan menyanyi. 
6. Teks nyanyi “Kring-Kring ada Sepeda”. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


z 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati 
gambar kegiatan Udin dan Beni berboncengan ke sekolah 
(mengamati). 

* Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Lichen chon Dann Cink: pepertio be pebedeory 


Amat gambar di beweh iu dérgas tee! 


Ayo Menanya = 


Darul rupresty Uta) Gan rt) berieetc her! semen. 
uereer) eerie beret acer, 


* Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap —S~ 
penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa ( preemie 
(menanya). — 

* Siswa_ saling menukarkan pertanyaan yang_ telah 
dibuat kemudian menjawab_ pertanyaan temannya 
(mengomunikasikan). 

* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 

* Siswa diajak mengidentifikasi berbagai kegiatan lain yang 
dilakukan siswa di kelas sebelum kegiatan pembelajaran 
dimulai (menalar). 


Lobe bare tandinghen jnnak gurney Ladin dion Set be 
secdephty! Mewanbity porreg betady pumty ! 


oy Ayo Mengamati 


A 


* Siswa mengamati lagi gambar yang ada pada halaman 
awal (mengamati). 

* Siswa bertanya jawab berkaitan dengan gambar yang 
diamatinya (menanya). 

* Siswa menyebutkan jarak dari rumah ke sekolah dengan 
satuan tidak baku (mencoba). 

* Siswa membandingkan hasil pengukuran jarak dua 
tempat ke satu titik (mencoba). 


Ayo Berlatih 


* Siswa menyelesaikan soal membandingkan _ hasil 
pengukuran jarak dua tempat ke satu titik (mencoba). 


* Siswa saling memeriksa kebenaran pemecahan masalah 
yang telah dikerjakan setiap siswa. Dard don Ucin terior evteng batseen 


Merete terurvout herera ferent Gor! sepewe 
Merena memrurte maed Lepadta Sty dan Lan 


Ayo Membaca 


* Siswa mengamati gambar Beni dan _ Udin_ saling 
bermaafan (mengamati). 

* Siswa membaca_ teks “Latihan Menyanyi” yang 
berhubungan dengan permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukkan teman (mengamati). 

* Siswamenjelaskan isi teks permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukkan teman (mencoba). 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan 8-0) 


Ayo Bermain Peran 


Siswa dengan bimbingan guru) mendemonstrasikan 


isi teks permintaan maaf dalam menjaga kerukunan 
hidup dalam teman _ secara berpasangan ke depan kelas 
(mencoba). 


* Siswa bertanya jawab mengidentifikasi pola irama variasi 
dengan alat musik ritmis (menanya). 


* Siswa menyanyikan lagu anak-anak sederhana dengan 
kata-kata sendiri yang bermakna (mencoba). 


KRING KRING KRING ADA SEPEDA 


Traditional Indonesian song 


* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 

* Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 

* Guru memberikan penghargaan dan motivasi terhadap 
prestasi belajar siswa, misalnya anak santun, anak sopan, 
anak hebat, dan sebagainya. 


©. . Buku Guru Kelas 1! SD/MI 


tforrmce! o> FONG home peroKch dor trike & esce! 
Cate, pebteban ferme heryert beotmrmer les seratirt! 


==> 


feharang cede de rtranretre nba! Cortity perrivevioman 
ren! wears berpewangen & eqn bere! 
A AasNama Raho yey wantin! 


Udie don ternen-termon rades kititeany ererqrarns 
Merrhs merearn Siig clr mie ttre 

MAL ONAN Rewa tem per cea mma nome! 
AA cmnine prtemwn enter Umut Amara fesbad 116 potren 
PINION. 119, mares, den furnianes 

SAe cite Sw Fiheme ed Indud endo Rewrier dheieet 
mengper mun goo vert windot eteu ber errr 
yang menghereliben tasty) 


PENGAYAAN 


* Guru memberikan bentuk soal perbandingan hasil jarak yang lebih bervariasi kepada 
siswa. 

* Guru memberikan bentuk soal memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjang/ 
jarak yang lebih bervariasi kepada siswa. 

* Guru mengarahkan siswa mendemonstrasikan teks permintaan maaf dengan topik yang 
bervariasi antar siswa. 

* Guru memberikan beberapa contoh lagu yang dapat dinyanyikan dengan pola irama 
variasi diiringi alat musik ritmis. 


REMEDIAL 


* Guru kembali mengulang pembelajaran berkaitan bentuk soal perbandingan hasil jarak 
bagi siswa yang belum paham. 

* Guru kembali mengajarkan memecahkan masalah yang berkaitan dengan panjang/jarak 
bagi siswa yang belum mampu. 

* Guru mengulang mendemonstrasikan teks permintaan maaf bagi siswa belum bisa 
mendemonstrasikan. 

* Guru mengulang kegiatan menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi diiringi alat 
musik ritmis bagi siswa yang belum mampu melakukannya. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: teliti, jujur, santun, dan bertanggungjawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja dan lembar observasi/pengamatan. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


Nama 


ie Siswa 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


ae Tercapai 
No Kriteria 


Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan a 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 1 Kriteria 2 


Nama Siswa 


b. Penilaian dengan Daftar Periksa 
Penilaian membandingkan hasil pengukuran jarak dua tempat ke satu titik (skor) 
Banyak soal: 4 soal 
Kunci Jawaban: 
1) Jarak rumah Beni ke sekolah (130 langkah) lebih dekat daripada jarak rumah 
Beni ke rumah Edo (155 langkah). 
2) Jarak rumah Lani ke sekolah (168 langkah) lebih jauh daripada jarak rumah 
Lani ke rumah Dayu (135 langkah). 
3) Jarak rumah Udin ke sekolah (80 langkah) lebih dekat daripada jarak rumah 
Udin ke rumah Edo (155 langkah). 
4) Jarak rumah Dayu ke sekolah (135 langkah) lebih jauh daripada jarak rumah 
Dayu ke rumah Siti (100 langkah). 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Memecahkan Masalah Yang Berkaitan dengan Panjang/Jarak 


oe Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa belum 
Memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan mampu 
masalah yang keseluruhan sebagian besar sebagian kecil memecahkan 
berkaitan masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang 
dengan berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan 
Panjang/jarak Panjang/jarak panjang/jarak panjang/jarak dengan panjang/ 
jarak 
2. | Ketepatan Siswa Siswa Siswa Siswa 
Memecahkan memecahkan memecahkan memecahkan belum tepat 
masalah yang keseluruhan sebagian besar sebagian kecil memecahkan 
berkaitan masalah yang masalah yang masalah yang masalah yang 
dengan berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan dengan | berkaitan 
Panjang/jarak panjang/jarak Ppanjang/jarak panjang/jarak dengan panjang/ 
dengan tepat dengan tepat dengan tepat jarak 


Qe Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


b. 
Mendemontrasikan Isi Teks Permintaan Maaf dalam Menjaga Kerukunan 


Penilaian: Unjuk Kerja 


sae Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Ekspresi Mimik wajah Mimik wajah Mimik wajah dan _ | Monoton, tanpa 
dan gerak tubuh_ | dan gerak tubuh |} gerakan tubuh ekspresi 
sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan 
dialog secara dialog namun dialog 
konsisten tidak konsisten 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya _ | Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 
c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Menyanyikan Lagu Anak Sederhana 
ee, Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Penguasaan Hafal seluruh Hafal seluruh Hafal sebagian Belum mampu 
Lagu syair lagu, irama_ | syair lagu, kecil syair lagu menghafal syair 
tepat irama, irama lagu 
kurang tepat dan 
sebaliknya 
2. | Kepercayaan Tidak terlihat Terlihat ragu-ragu | Memerlukan Belum 
Diri ragu-ragu bantuan guru menunjukkan 
kepercayaan diri 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan a2) 


3.2 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


PPKn 


Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah dan 
sekolah. 

Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


Indikator 


3.2.2 Menyebutkan aturan 


yang berlaku di 
lingkungan sekolah. 


4.2.4 Membiasakan diri 


melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 


Bahasa Indonesia 


5 


Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 

dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 

tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.7 


Memprediksi isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


Membaca teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


Menceritakan bentuk 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
teman berdasarkan 

teks yang dibaca secara 
mandiri. 


SBDP 


Mengetahui cara 
mengolah bahan alam 
yang dapat dimanfaatkan 
sebagai karya kreatif dan 
olahan makanan. 
Membentuk karya 
kerajinan fungsi pakai 
dari bahan alam. 


3.4.3 Menjelaskan cara 


mengolah bahan alam 
yang dapat digunakan 
sebagai karya kreatif. 


4.15.1 Membuat karya kerajinan 


fungsi pakai dari bahan 
alam. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


iF 


Dengan mengamati gambar, siswa dapat memprediksi isi 
teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukkan teman dengan teliti. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks 
permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukkan teman dengan santun. 


Dengan teks “Membeli Kacang Hijau”, siswa dapat 
menceritakan bentuk permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam teman berdasarkan teks yang dibaca 
secara mandiri dengan santun. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku di lingkungan sekolah dengan bahasa yang 
santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan diri 
melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan 
tanggung jawab. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara 
mengolah bahan alam yang dapat digunakan sebagai 
karya kreatif dengan santun. 


Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat 
karya kerajinan fungsi pakai dari bahan alam dengan 
bertanggungjawab. 


MEDIA DAN PEMBELAJARAN 


i; 


Zi 


3. 


4. 
5. 


Gambar Udin dan teman-teman bersepeda berboncengan 
menuju pasar. 


Gambar Udin menceritakan kegiatan yang dilakukan 
dengan teman-temannya. 

Gambar Udin dan teman-teman meminta maaf kepada 
pak polisi. 

Teks “Persiapan Membuat Kerajinan”. 


Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kacang 
hijau. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


(| ay 


aa 


Ayo Mengamati 


Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
Udin dan teman-teman berboncengan dengan sepeda 
menuju pasar membeli kacang hijau (mengamati). 


Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


Ayo Menanya 


Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap 

penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

(menanya). 

* Siswasalingmenukarkanpertanyaanyangtelah dibuatdan 
menjawab pertanyaan temannya (mengomunikasikan). 

* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 

* Siswa diajak mengidentifikasi berbagai kegiatan lain yang 

dilakukan siswa di kelas sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai (menalar). 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati kembali gambar Udin dan teman- 
teman meminta maaf kepada Pak Polisi (mengamati). 

* Siswa bertanya jawab berkaitan dengan gambar yang 
diamatinya (menanya). 

* Siswa memprediksi isi teks permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun (menalar). 


Ayo Membaca 


* Siswa membaca teks “Membeli Kacang Hijau” yang 
berhubungan dengan bentuk permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam kemajemukkan teman 
(mengamati). 

+ Siswa menceritakan bentuk permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam teman berdasarkan teks yang 
dibaca (mengomunikasikan). 


* Siswa bertanya jawab menyebutkan aturan yang berlaku 
di lingkungan sekolah (mencoba). 


* Siswa saling menanggapi terhadap jawaban masing- 
masing siswa (mengomunikasikan). 


Qa . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


UNS Gan Setron- trrmon reemont stor yerreue CF merrgert 
doen 


Bertien tongs cortang (:) mate whey yong bias Kerr 
Nechactews Dh wet! 


=, 8) Ayo Berkreasi 


Ayo Berlatih => 


{Udtes dan ternge> Hermon rates rnp tact karina 
Pyrhevitan pevurna @ Dewalt)! 


Siswa membiasakan diri melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah (mencoba). 

Ketika proses pembiasaan perlu dilihat penilaian melalui 
skala sikap. 


Siswa_ bertanya jawab menjelaskan cara mengolah 
bahan alam yang dapat digunakan sebagai karya kreatif 
(menanya). 

Siswa membuat karya kerajinan fungsi pakai dari bahan 
alam “Kerajinan dari Kacang Hijau” (mencoba). 

Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. 
Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 

Guru memberikan penghargaan dan motivasi terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan bahasa verbal, 
misalnya kata-kata yang dapat membangun motivasi 
siswa. 


PENGAYAAN 


Guru mengarahkan siswa membaca teks permintaan maaf dengan topik yang bervariasi. 
Guru mengarahkan siswa membuat karya kerajinan fungsi pakai dari bahan alam yang 
lebih bervariasi. 


Guru kembali menugaskan siswa mencari contoh-contoh bentuk permintaan maaf dalam 
kemajemukkan teman. 


REMEDIAL 


Guru kembali mengulang pembelajaran membaca teks permintaan maaf bagi siswa yang 
belum lancar membaca teks. 

Guru mengulang kegiatan membuat karya kerajinan fungsi pakai dari bahan alam bagi 
siswa yang belum mencapai hasil yang maksimal. 

Guru mengulang kegiatan menceritakan kegiatan permintaan maaf berdasarkan teks 
yang telah dibaca bagi siswa yang belum mampu membaca. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 


1. Penilaian sikap: teliti, jujur, santun, dan bertanggungjawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja dan lembar observasi/pengamatan. 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan 5) 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 


i 


Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


Pengetahuan 
Tes tertulis: Daftar Periksa 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Tercapai 


a ae _Ya_| Tidak 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 1 Kriteria 2 


No Nama Siswa 


1. 
2: 


b. Penilaian dengan Daftar Periksa 


Tercapai 


a eli _Ya_| Tidak 


1. | Mampu memprediksi isi teks permintaan maaf. 


Mampu membaca teks permintaan maaf. 


Mampu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan 
sekolah. 


4. |Mampu menjelaskan cara mengolah bahan alam yang dapat dibuat sebagai 
karya kreatif. 


Hasil Penilaian Dengan daftar Periksa 


Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 


No Nama Siswa 


Keterampilan 


a. 


Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Keterampilan Membaca Lancar Teks Permintaan Maaf 


No 


Kriteria 


Kemampuan 
Membaca Teks 


Baik Sekali 


Siswa mampu 
membaca 
keseluruhan teks 


Baik 


Siswa mampu 
membaca 
setengah atau 


Cukup 


Siswa mampu 
membaca kurang 
dari setengah 


Perlu Bimbingan 


Siswa belum 
mampu 
membaca teks 


lebih bagian teks | bagian teks 
2. | Pemahaman Isi | Mampu Mampu Mampu Belum mampu 
teks menjawab semua | menjawab menjawab kurang | menjawab 
pertanyaan yang_ | setengah atau dari setengah semua 
diajukan lebih pertanyaan | bagian teks pertanyaan yang 
yang diajukan diajukan 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 


Menceritakan Bentuk Permintaan Maaf dalam Kemajemukkan Teman 


Berdasarkan Teks uang Dibaca Mandiri 


oe Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa bercerita Setengah Kurang dari Belum mampu 
Bercerita dengan lancar bagian cerita setengah bercerita 
disampaikan bagian cerita 
dengan lancar disampaikan 
dengan lancar 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya _ | Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 


Cc. 


Penilaian: Unjuk Kerja 
Membuat Karya Kerajinan Bingkai Foto dari Kacang Hijau 


No 


Kriteria 


Baik Sekali 


Baik 


Cukup 


Perlu Bimbingan 


terlihat sangat 
bersih 


terlihat bersih 


1. | Komposisi karya | Ada Terdapat Terdapat Tidak ada 
kerajinan keharmonisan sebagian besar sebagian besar keharmonisan 
komposisi keharmonisan keharmonisan komposisi 
kerajinan yang komposisi komposisi kerajinan yang 
dirancang kerajinan yang kerajinan yang dirancang 
dirancang dirancang 
2. | Keindahan Karya yang Karya yang Karya yang Karya yang 
karya yang dihasilkan dihasilkan dihasilkan dihasilkan 
dihasilkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan menimbulkan 
kesan rasa sangat | kesan rasa kagum | kesan kurang kesan tidak enak 
kagum enak dilihat dilihat 
3. | Kebersihan Karya kerajinan Karya kerajinan Karya kerajinan Karya kerajinan 


terlihat kurang 
bersih 


terlihat tidak 
bersih 


Subtema 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan a) 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.2 | Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah dan 
sekolah. 

4.2 Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


Indikator 


3.2.2 Menyebutkan aturan 
yang berlaku di 
lingkungan sekolah. 

4.2.3 Menunjukkan sikap 
melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 

4.2.4 Membiasakan diri 
melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 


Bahasa Indonesia 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 | Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.11 Menyimpulkan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman 
yang telah dibaca. 

4.5.5 Menulis teks permintaan 
maaf sederhana tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 


PJOK 


3.3. Mengetahui konsep 
gerak variasi pola gerak 
dasar manipulatif 
dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana 
dan atau permainan 
tradisional. 


4.3. Mempraktikkan variasi 
pola gerak dasar 
manipulatif yang 
dilandasi konsep gerak 
dalam berbagai bentuk 
permainan sederhana 
dan atau permainan 
tradisional. 


Indikator 


3.3.2 Menjelaskan cara 
menjaga keselamatan 
bermain dengan 
menggunakan alat dalam 
permainan sederhana. 


4.3.2 Mempraktikkan cara 
menjaga keselamatan 
diri dalam bermain 
menggunakan alat dalam 
permainan sederhana. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


iF 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku di lingkungan sekolah dengan bahasa yang 
santun. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat menunjukkan sikap 
melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan 
tanggung jawab. 


Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan diri 
melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan 
tanggung jawab. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara 
menjaga keselamatan bermain dengan menggunakan 
alat (Menggiring Bola) dengan santun. 


Dengan membaca teks “Aturan Keselamatan Bermain”, 
siswa dapat mempraktikkan cara menjaga keselamatan diri 
dalam bermain menggunakan alat tertentu (Menggiring 
Bola) dengan bertanggungjawab. 


Dengan membaca teks “Aturan Keselamatan Bermain”, 
siswa dapat menyimpulkan isi teks permintaan maaf 
tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman 
yang telah dibaca dengan teliti. 

Dengan penugasan guru, siswa menulis teks permintaan 
maaf sederhana tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman dengan teliti. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


A; 


2. 
3. 
4. 


Gambar ibu guru menjelaskan aturan menggiring bola di 
halaman. 


Gambar siswa menggiring bola kaki dan basket. 
Gambar pesawat terbang dan daun yang ditiup angin. 
Teks “Aturan Keselamatan dalam Bermain”. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


) Ayo Mengamati 


Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
kegiatan Udin berjalan dari rumah ke sekolah dengan 
berjalan kaki (kegiatan melangkah) (mengamati). 

Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


Subtemfa 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan (>) 


Ayo Menanya 


* Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap 
penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
(menanya). 

*  Siswasalingmenukarkanpertanyaanyangtelah dibuatdan 
menjawab pertanyaan temannya (mengomunikasikan). 

* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 

* Siswa diajak mengidentifikasi berbagai kegiatan lain yang 
dilakukan siswa di kelas sebelum kegiatan pembelajaran 
dimulai (menalar). 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati gambar Beni menjelaskan aturan 
menggiring bola di halaman (mengamati). 

* Siswa bertanya jawab menyebutkan aturan yang berlaku 
di lingkungan sekolah (menanya). 

* Siswa menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah (mencoba). 


Ayo Berlatih 


* Siswa membiasakan diri melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah (mencoba). 


==) Ayo Bermain Peran 


* Siswa_ bertanya 
keselamatan bermain dengan menggunakan alat (latihan 
menggiring bola) (menanya). 


jawab menjelaskan cara menjaga 


* Siswa mempraktikkan latihan menggiring bola di 
halaman sekolah (mencoba). 

* Siswa mempraktikkan cara menjaga keselamatan diri 
dalam latihan menggiring bola (mencoba). 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengidentifikasi bunyi yang lemah dan bunyi yang 
keras (menalar). 

* Siswa mengamati berbagai benda di sekitar yang 
menghasilkan bunyi lemah atau bunyi keras. 


Qa Buku Guru Kelas 11! SD/MI 


.~ —— 


Micragpgirung Deke CaO GLEE Bre het 

Bette mergyrring lete horve terteet-hem 
Menggiring boas (ergan hermunen bok! 
Mengpining boka pape beerwaatna thok wads dos) bots 
feaskath peters tue yong keer? 


RON Lam bart CARTONS (.) PARA LEAP WAG Rasa Berns 
waka di etkodah! 


{USDn Gan Teen: termon rite: brtajor noenegy ing tate 
Aeeh tah) hats beh rrenggerng bees bet) Conger tans 
Atch peterpan bemar mengprning bobs basbet 


jehesbon cory mmenygage bexelemeton ciel 
rag Shem Barre hokutar tetits marrgygistreg bute! 
fete rg A Geren agen mengha Ban mews 
Py AS ND DEE Abe paps HORN. ero 

Berths yore berna ctepcripe Larry! Cx ectemet hertrorny 
Bev! yureg leer Nevers taurrys Gan wit onget 


Ayo Berlatih 


bs | eh os ra 
* Siswa mengisi tabel benda-benda yang menghasilkan SE ms >) 


bunyi yang lemah dan bunyi yang keras (mencoba). —< 


Ber Teen Warmdy Certarny (°) peiho Desreyt -Oxperpe Deer urt 
Derren brary por heros oto pomg Mevrraty! 


Ayo Membaca Ce = 


* Siswa membaca teks “Aturan Keselamatan Bermain” = 
berhubungan dengan bentuk permintaan maaf tentang eran Sasa Waker iti vnghdaah Nadir 
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman yang telah Sunes Sach ananbtsii ei b 
dibaca (mengamati). coe 
Ory Recetas het eatery baikay Raprvey haga (TMrrepevvbany 
* Siswa menyimpulkan isi teks permintaan maaf tentang chem yong den ure 
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman yang telah a — | 
dibaca pada teks (mencoba). 
EC 
Poca) Are Mewes ) 


~ 
Neh, SROrarTY COG Munras Nses carries bacterent 
etrceritenent rrmund revert rere. 


nitrpe teres perseresaaen moof hetihe termes bape 
sauran herinein berweret tener’ 


Ayo Menulis 


* Siswa menulis teks permintaan maaf sederhana tentang 
sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman (mencoba). 


* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 


siswa. 
* Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 
* Guru memberikan penghargaan dan motivasi terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan menggunakan | SE SS 
bahasa verbal. 2g 


PENGAYAAN ae — 


* Guru mengarahkan siswa mencari permainan menggunakan alat yang lebih bervarisi lagi. 

* Guru mengarahkan siswa menulis teks permintaan maaf dengan topik yang bervariasi. 

* Guru mengarahkan siswa membahas cara menjaga keselamatan diri saat bermain 
menggunakan alat yang lebih bervarisi. 


REMEDIAL 

* Guru kembali mengulang kegiatan bermain dengan menggunakan alat bagi siswa yang 
belum mampu bermain dengan benar. 

* Guru kembali mengulang kegiatan menulis teks permintaan maaf bagi siswa yang belum 
mampu membaca dengan baik. 

* Guru kembali menugaskan menyimpulkan teks permintaan maaf bagi siswa belum 
mampu menyimpulkan dengan baik. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: teliti, jujur, santun, dan bertanggungjawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 
3. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja dan lembar observasi/pengamatan. 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan ae) 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 


1. Sikap 


Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Kriteria 


Tercapai 


Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Lembar Observasi/Pengamatan 


Menunjukkan Sikap Melaksanakan Aturan di Lingkungan Sekolah 


No 


Kriteria 


Terlihat (v) 


Belum Terlihat (V) 


1. 


Siswa mampu melaksanakan aturan berjalan hati- 
hati di sekolah. 


Siswa mampu melaksanakan aturan memperhatikan 


benda-benda di sekitar sekolah saat berjalan 


Siswa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya 


setelah menunjukkan sikap melaksanakan aturan di 


lignkungan sekolah 


Lembar Observasi/Pengamatan Mempraktikkan Cara Bermain dengan Alat 


Kriteria 1 


Nama Siswa 


Kriteria 2 


Kriteria 3 


oa . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


b. Penilaian: Lembar Observasi/Pengamatan 
Mempraktikkan Cara Bermain dengan Alat 


No 


Kriteria 


Terlihat (V) 


Belum Terlihat () 


il 


alat. 


Siswa mampu mengikuti instruksi permainan dengan 


dengan alat. 


Siswa terlibat aktif dalam melakukan permainan 


Siswa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya 
setelah melakukan permainan dengan alat. 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


Lembar Observasi/Pengamatan Mempraktikkan Cara Bermain dengan Alat 


Kriteria 3 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Menyimpulkan Isi Teks Permintaan Maaf 


Baik Sekali 


Siswa 
menyimpulkan 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disimpulkan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disimpulkan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
menyimpulkan 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


No Kriteria 
1. | Kemampuan 
Menyimpulkan 
2. | Volume Suara 
d. 


Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Kegiatan yang Perlu Dihindari Setelah 
Melakukan Aktivitas Fisik 


Baik Sekali 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


No Kriteria 
1. | Kemampuan 
Bercerita 
2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Subtema 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan ap 5) 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


SBDP 


3.2 Mengenal pola irama 
lagu bertanda birama 
tiga, pola bervariasi dan 
pola irama rata dengan 
alat musik ritmis. 


4.7. Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
membuat kata-kata 
sendiri yang bermakna. 


Indikator 


3.2.3 Mengidentifikasi pola 
irama rata dengan alat 
musik ritmis. 


4.7.2 Menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan 
kata-kata sendiri yang 
bermakna. 


Matematika 


3.6 Mengetahui satuan 
Panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 


4.5 | Memecahkan masalah 
nyata secara efektif 
yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
Ppengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, 
Panjang, berat benda, 
dan uang selanjutnya 
memeriksa kebenaran 
jawabannya. 


Indikator 


3.6.10 Menyebutkan jarak dua 
tempat dengan satuan 
tidak baku. 


4.5.6 Memcahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
panjang/jarak. 


3.2 | Memahami tata tertib 
dan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah dan 
sekolah. 

4.2 | Melaksanakan tata tertib 
dan aturan di lingkungan 
keluarga dan sekolah. 


3.2.2. Menyebutkan aturan 
yang berlaku di 
lingkungan sekolah. 

4.2.4 Membiasakan diri 
melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah. 


Bahasa Indonesia 


3.5 Mengenal teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan 
keluarga dan teman 
secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.5.12 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks 
permintaan maaf tentang 
sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman. 

4.5.6 Menerapkan isi teks 
permintaan maaf dalam 
menjaga kerukunan 
hidup dalam teman. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan aturan 
yang berlaku di lingkungan sekolah dengan bahasa yang 
santun. 

2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membiasakan diri 
melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan 
tanggung jawab. 

3. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi pola 
irama rata dengan alat musik ritmis dengan teliti. 

4. Dengan teks lagu, siswa dapat menyanyikan lagu anak- 
anak sederhana dengan kata-kata sendiri yang bermakna 
dengan santun. 

5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membaca teks 
Bertamasya dengan Becak yang berkaitan dengan bentuk 
permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukkan teman dengan santun. 

6. Dengan membaca teks Bertamasya dengan Becak, 
siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks 
permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukkan teman dengan teliti. 

7. Dengan penugasan guru, siswa dapat mendemostrasikan 
isi teks permintaan maaf dalam menjaga kerukunan hidup 
dalam kemajemukkan teman dengan santun. 

8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 
jarak dua tempat dengan satuan tidak baku dengan teliti. 

9. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memecahkan 
masalah yang berkaitan dengan panjang/jarak dengan 
teliti. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Gambar Udin dan teman-teman bertamasya keliling kota 


dengan becak. 


2. Gambar Udin menceritakan kegiatan yang dilakukan 
dengan keberagaman teman. 


Gambar Udin dan teman sedang bernyanyi dalam becak. 
Teks lagu Naik Becak. 

Gambar Edo dan Dayu saling bermaafan. 

Teks “Bertamasya dengan Becak". 

Gambar jarak beberapa tempat di kota. 


NOW DW 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan ae) 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran siswa diajak mengamati gambar 
kegiatan Udin dan teman-teman bertamasya berkeliling 
kota (mengamati). 


* Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi gambar 
yang diamati (mengamati). 


Ayo Menanya 


* Siswa mencoba mengajukan pertanyaan yang dianggap 
penting untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa 
(menanya). 

* Siswa saling menukarkan pertanyaan yang telah dibuat 
dan menjawab pertanyaan (mengomunikasikan). 


* Siswa menyampaikan jawaban yang telah dibuat 
(mengomunikasikan). 

* Siswa yang lain memberikan tanggapan_ terhadap 
jawaban yang disampaikan siswa yang tampil (menanya). 

* Siswa diajak mengidentifikasi berbagai kegiatan lain yang 
dilakukan siswa di kelas sebelum kegiatan pembelajaran 
dimulai (menalar). 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati gambar pada buku siswa (mengamati). 


* Siswa bertanya jawab menyebutkan aturan yang berlaku 
di lingkungan sekolah (menanya). 


Ayo Berlatih 


* Siswa mengisi tabel sikap melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah (mencoba). 

* Siswa membiasakan diri melaksanakan aturan di 
lingkungan sekolah (mencoba). 


* Siswa bertanya jawab mengidentifikasi pola irama rata 
dengan alat musik ritmis (menanya). 


* Siswa mengamati teks lagu yang ada pada buku 
(mengamati). 


* Siswa menyanyikan lagu anak-naka sederhana dengan 
kata-kata sendiri yang bermakna (mencoba). 


on . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Aimaun seperti oh omen Orput doeracedn uh 148.cAOh 
Artae bree hon deha deagen bo fk 

S10 page Rane Derpaeetn dengan ropl 

Oe ee ek a oy 


k= 


pasa awd ea hs “Danae betore parsy beuee 


ene emer ee nee 


ee oye, 


Ball 


Ute don termen-terman ned, boost suerte Ferret 
Merrhy reererersy: Au vray wast reset ritrten 

Narre: read) ungut chet ranch ntrews taden! 

Died (ee Cees exten Chat Game pad COMOneNT 
Goreng chen torroew in 

Je Uttst, O80, tarry Cagul monger Uengen 
Dertepedt tongen gteu barre loin 

Mereha menuabad Gengan wan rate ena srverne 
Aevarifiien lagu (fh Setar ALing! abet rau eiteru st 


Naik Becak 


i & fo oo GRE sa eer i Ge oe ela a4 ae ee ar | 
fa i oma Wha aske eR fei fing ke tie hema 


fae ag ae Ee] ae bee el Ti. 7 Ta ee 
eae Wad Radek ont cMatan dang a da oe ga mangakan be pak deere 


[See ee Pees Ss Fae tbs 43 ea Set 
ta taker bu As be ak be cake bo bd ee wd gong ca! aa 


Lot ead ero ee Ped cee Goa eae 
olisafatk feral ey ene mcrddngkel ban) nae hab dengan pik ee Rea 


| She ee sd FS Tee eee ee, bet 
rine dan ee A) a Wi met brgak keefa et baat fan tak beraest! he 
eh OSS SSE Se ae fl 

eak, Be ocak je- law Keer len ir 


Ayo Mengamati 


* Siswamengamati gambar Dayu dan Edosaling bermaafan 
pada buku siswa (mengamati). 


Ayo Membaca 


* Siswa membaca teks “Bertamasya dengan Becak” yang 
berkaitan dengan bentuk permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam kemajemukan teman (mengamati). 

* Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks 


permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam 
kemajemukan teman (mencoba). 


z) Ayo Bermain Peran 


* Siswa mendemostrasikan contoh permintaan maaf 
dalam menjaga kerukunan hidup dalam kemajemukan 
teman (mengomunikasikan). 


Ayo Berlatih 


* Siswa mengamati gambar jarak beberapa tempat saat 
Udin dan teman-teman mengelilingi kota pada buku 
siswa (mengamati). 

* Siswa menyebutkan jarak dua tempat dengan satuan 
tidak baku (mencoba). 


Peer 
vie tear en em 
— f eee 
form papi berg) 


Silanes usw RING Merny ptPUaED dor! Guenter a Hest 


c= 


APO yong merrta iotaen? 
Agee MORN rien, Rermian lets fi Rinmnh in angen 
tenor 


1 ARNT yoreg Ghandi US Gon tern terman paackd 
fete di chen? 


heres ee 
2. Mengepe Gey mertinis moo! kepada 140) 
Leeatald 
3. Akemunst petogetrm rmergeges bib) perks ererrertin: 
, 


_) Powe) — Serene) 


brah pUveg maweg tempol yang edu pede gormber dt) 
Mbos beter bevibat 

derek Gon) sebobeh ke pager HID Arpt 

torgh dor! pater be fernpat berrrein 66 dey 

Sevot dur! teens berreen bp ugeermartet 6 ceyet 
beeenk 400 KaqarTrmenrt et be tiaweam teateryer TH olrpee 
Seteturrrtyd barr Huton fem, Cnn merge ean pte 
whorl vung ferkiat Menode rong Mrberot 


Setaremp cobe ham urutias den! yang terbrsar 
erpeda yang tertent! 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan ey 


* Siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
panjang/jarak (mencoba). 

* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 


* Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 

* Guru memberikan penghargaan dan motivasi terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan menggunakan 
bahasa verbal. 


PENGAYAAN 


* Guru memberikan soal-soal memecahkan masalah yang berkitan dengan panjang/jarak 
yang lebih bervariasi kepada siswa. 

* Guru mengarahkan siswa membaca teks permintaan maaf dengan topik yang bervariasi 
antar siswa. 

* Guru kembali menugaskan siswa mencari contoh-contoh bentuk permintaan maaf dalam 
kemajemukkan teman. 

* Guru memberikan beberapa lagu dengan pola irama rata dengan diiringi alat musik ritmis 
yang lebih bervariasi. 


REMEDIAL 


* Guru kembali mengulang pembelajaran menyebutkan jarak dua tempat dengan 
menggunakan satuan tidak baku bagi siswa yang belum mengerti. 

* Guru kembali membahas soal-soal memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
penjang/jarak bagi siswa yang belum mengerti. 

* Guru kembali mengulang kegiatan bermain dengan menggunakan alat bagi siswa yang 
belum mampu bermain dengan benar. 

* Guru kembali mengulang kegiatan bernyanyi dengan pola irama rata dengan diiringi alat 
musik ritmis bagi siswa yang belum mampu bernyanyi. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti, santun, dan bertanggungjawab. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 
3. Penilaian keterampilan : Unjuk kerja dan lembar observasi/pengamatan. 
B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


b. Penilaian dengan Daftar Periksa 
Penilaian menjawab soal dari teks “Bertamasya dengan Becak” (skor) 
Banyak soal: 4 soal 


Kunci Jawaban: 

1) Udin dan teman-teman bertamasya keliling kota dengan becak. 

2) Karena Dayu tidak sengaja menumpahkan air ke baju Edo. 

3) Keberagaman itu indah dan membuat kita banyak memiliki teman. 


Penilaian mengurutkan hasil pengukuran jarak dari tempat terdekat ke tempat 
terjauh (skor) 
Banyak soal: 5 soal 


Kunci Jawaban: 

1) 87 depa, 63 depa, 34 depa, 27, depa, 16 depa 

2) 56 hasta, 43 hasta, 22 hasta, 17 hasta, 11 hasta 

3) 44 langkah, 38 langkah, 27 langkah, 24 langkah, 15 langkah 
4) 73 depa, 54 depa, 45 depa, 43 depa, 34 depa 

5) 67 hasta, 33 hasta, 27 hasta, 23 hasta, 21 hasta 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan . me 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Memecahkan Masalah yang Berkaitan dengan Panjang/Jarak 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
Memecahkan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
panjang/jarak 


2. | Ketepatan 
Memecahkan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
panjang/jarak 


Siswa mampu 
memecahkan 
keseluruhan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
panjang/jarak 


Siswa 
memecahkan 
keseluruhan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
panjang/jarak 
dengan tepat 


Baik 


Siswa mampu 
memecahkan 
sebagian besar 
masalah yang 
berkaitan dengan 
panjang/jarak 


Siswa 
memecahkan 
sebagian besar 
masalah yang 
berkaitan dengan 
Panjang/jarak 
dengan tepat 


Cukup 


Siswa mampu 
memecahkan 
sebagian kecil 
masalah yang 
berkaitan dengan 
panjang/jarak 


Siswa 
memecahkan 
sebagian kecil 
masalah yang 
berkaitan dengan 
panjang/jarak 
dengan tepat 


Perlu Bimbingan 


Siswa belum 
mampu 
memecahkan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan panjang/ 
jarak 


Siswa 

belum tepat 
memecahkan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan panjang/ 
jarak 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 


Menyanyikan Lagu Anak Sederhana 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Penguasaan 
Lagu 


Hafal seluruh 
syair lagu, irama 
tepat 


Baik 


Hafal seluruh 
syair lagu, 
irama, irama 
kurang tepat dan 
sebaliknya 


Cukup 


Hafal sebagian 
kecil syair lagu 


Perlu Bimbingan 


Belum hafal syair 
lagu 


2. | Kepercayaan 
Diri 


Tidak terlihat 
ragu-ragu 


Terlihat ragu-ragu 


Memerlukan 
bantuan guru 


Belum 
menunjukkan 
kepercayaan diri 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Mendemostrasikan Isi Teks Permintaan Maaf 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Ekspresi 


Mimik wajah 
dan gerak tubuh 
sesuai dengan 
dialog secara 


Baik 


Mimik wajah 
dan gerak tubuh 
sesuai dengan 
dialog namun 


Cukup 


Mimik wajah dan 
gerakan tubuh 
sesuai dengan 
dialog 


Perlu Bimbingan 


Monoton, tanpa 
ekspresi 


konsisten tidak konsisten 

2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya_ | Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 


Qn Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


REFLEKSI GURU 


1. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran? 


3. Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang Bapak/Ibu 
lakukan? 


4. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang 
Bapak/Ibu lakukan lebih efektif? 


LEMBARAN PENILAIAN 


Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
1. Tulislah sebuah teks permintaan maaf sederhana berdasarkan pengalamanmu di 
perjalanan pada kolom dibawah ini! 


2. Menurut pendapatmu, apa makna keberagaman karakteristik temanmu di sekolah? 
JOWODGIN? jisvctessssossiestioescnsecccsesesesdudedecnesevessnecdvesbiaantedens seaweuediavevetesdugcutarauscavessaasuccesssaudeoeaseduvensvendwanes 


3. Sebutkan contoh permainan menggunakan alat dan cara menjaga keselamatan saat 
bermain! 
TOW DG: <ncxsecsacksncneabecedecessccccesessccececnatanens ecceceniah sceeeaaks cacteaihceeacauanstanatananeneetanseuevarsagtuvesantaseercantanee 


Subtemia 3: Aturan Keselamatan di Perjalanan a) 


4. Berikut data hasil pengukuran jarak siswa dari ruang kelas ke kantin: 


Udin 50 langkah Beni 40 depa 
Lani 60 depa Dayu 65 langkah 
Edo 55 hasta Siti 60 hasta 


Hitunglah hasil pengukuran jarak siswa di bawah! 


a. Jarak pengukuran Siti + jarak pengukuran Edo 


5. Urutkanlah hasil pengukuran jarak berikut dari yang terbesar kepada terkecil! 
17 depa, 34 depa, 9 depa, 11 depa, dan 43 depa. 


Ha ¥,"1@)| ©. @ | 9 fea eee Pe eA re ee RE Oo a 


KUNCI LEMBARAN PENILAIAN 


1. Jawaban bervariasi disesuaikan dengan pendapat siswa. 

2. Kita bisa saling melengkapi, saling membantu, berkerjasama dan saling berbagi tugas. 

3. Contoh bermain dengan menggunakan alat yaitu bermain singkongan, cara menjaga 
keselamatan saat bermain singkongan, yaitu: fokus pada saat bermain, bermain sesuai 
dengan tata cara atau aturan dalam bermain, dan bermain dengan hati-hati agar tidak 
mengenai teman lainnya. 

4. Penyelesaian: 
a. 60 hasta + 55 hasta = 115 hasta. 
b. 65 langkah + 50 langkah = 115 langkah. 

5. 43 depa, 34 depa, 17 depa, 11 depa, 9 depa. 


on . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


SUBTEMA 4: 
Menjaga Keselamatan di Perjala 


Pemetaan Kompetensi Dasar 1 dan 2 


Bahasa Indonesia Matematika 


Tuhan Yang Maha 

Esa atas keberadaan 
keluarga serta 
penciptaan hewan dan 
tumbuhan. 


Memiliki rasa percaya 
diri dan tanggung jawab 
terhadap keberadaan 
anggota keluarga dan 
dokumen milik keluarga 
melalui pemanfaatan 
bahasa Indonesia dan/ 
atau bahasa daerah. 


2S 


1.2 Menerima keagungan 1.1 
2.2 


PJOK 


1.1 Menghargai tubuh dengan 
seluruh perangkat gerak 
dan kemampuannya 
sebagai anugrah Tuhan. 


Bertanggung jawab 
terhadap keselamatan 
diri sendiri, orang lain, 
dan lingkungan sekitar, 
serta dalam penggunaan 
sarana dan prasarana 
pembelajaran. 


2.2 


1.2 Menerima kebersamaan 
dalam keberagaman 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Menunjukkan perilaku 
toleran terhadap 
keberagaman 
karakteristik individu, 
dalam kehidupan 
beragama, suku, fisik, 
dan psikis di rumah dan 
sekolah. 


2.3 


Menerima don 
menjalankan ajaran 
agama yang dianutnya. 
Memiliki rasa ingin 
tahu dan ketertarikan 
pada matematika, 
yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar. 


Pemetaan Kompetensi Dasar 3 dan 4 


3.2 Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.2 Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu penygajian. 


PJOK 


3.7 Mengetahui konsep 
dasar pengenalan, 
gerak dasar lokomotor, 
permainan dengan alat, 
dan keselamatan diri 
di air, terutama yang 
berhubungan dengan 
gerakan kaki, tangan, dan 
tubuh dalam aktivitas air. 


4.7 Mempraktikkan berbagai 
gerak dasar pengenalan, 
gerak dasar lokomotor, 
permainan dengan alat, 
dan keselamatan diri 
di air, terutama yang 
berhubungan dengan 
gerakan kaki, tangan, dan 
tubuh dalam aktivitas air. 


Subtema 


4 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Matematika 


3.6 


Mengetahui satuan 
Panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 
Menceritakan lokasi 
objek yang berkaitan 
dan representasi objek 
pada sebuah peta. 
Membuat tabel 
sederhana hasil 
pengukuran panjang 
dan berat. 


SBdP 


5) 


Memahami budaya dan 
bahasa daerah di tempat 
tinggalnya. 


4.17 Menceritakan karya seni 


budaya tak benda dan 
bahasa daerah setempat. 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan 


lingkungan sekolah. 


. Menyebutkan satuan jarak dengan satuan baku (km 


dan m). 


Menceritakan lokasi objek pada sebuah peta 
sederhana. 


. Mengidentifikasi berbagai budaya daerah di 


lingkungan tempat tinggalnya. 
Mengelompokkan budaya daerah di lingkungan 
tempat tinggalnya. 


Menceritakan karya seni budaya tak benda daerah 
setempat. 


Mengidentifikasi karakteristik masing-masing Sikap 
individu di lingkungan sekolah. * Teliti dan Santun. 
. Menceritakan bentuk keberagaman teman di Pengetahuan 


* Daftar periksa tentang kemampuan 
siswa mengajukan pertanyaan. 

* Menyebutkan satuan jarak dengan 
satuan baku. 

«+ Membedakan masing-masing individu 
di lingkungan sekolah berdasarkan 
suku bangsa. 

Keterampilan 

* Menceritakan bentuk keberagaman 
teman. 

* Menceritakan lokasi objek pada sebuah 
peta sederhana. 

* Membaca teks cerita narasi. 


8. Memprediksi isi teks cerita narasi sederhana tentang * Menceritakan teks cerita narasi 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar. sederhana. 
9. Membaca teks teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar. 
10. Menceritakan teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar berdasarkan 
teks yang dibaca secara mandiri. 
art 1. Menghitung jarak dua tempat dengan menggunakan Sikap: 
fa satuan baku. * Teliti, Santun, Bertanggung Jawab, dan 
7 2. Menceritakan lokasi objek pada sebuah peta Jujur. 
sederhana. Pengetahuan: 


. Menjelaskan cara menjaga keseimbangan tubuh di 


air. 
Mempraktikkan keseimbangan tubuh di air. 


. Membedakan masing-masing individu di lingkungan 


sekolah berdasarkan karakteristik yang dimiliki. 
Menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 
beragam teman di lingkungan sekolah. 

Menemukan isi teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar. 

Menulis teks teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar. 


* Daftar periksa tentang kemampuan 
siswa mengajukan pertanyaan. 

* Menghitung jarak dua tempat dengan 
satuan baku. 

+ Membedakan masing-masing individu 
di lingkungan sekolah berdasarkan 
jenis kelamin. 

Keterampilan: 

* Menggambarkan lokasi objek pada 
sebuah peta sederhana. 

« Menulis teks narasi sederhana. 


gal 1. Membandingkan hasil pengukuran jarak 2 tempat ke Sikap 
i: satu titik. * Teliti dan Santun. 
“ 2. Membuat tabel sederhana hasil pengukuran panjang § Pengetahuan 


(jarak). 


. Menjelaskan berbagai budaya daerah di lingkungan 


tempat tinggalnya. 


. Menceritakan karya seni budaya tak benda daerah 


setempat. 


. Menjelaskan isi teks cerita narasi sederhana tentang 


aktifitas bermain di lingkungan sekitar. 

Membuat pertanyaan tentang isi teks cerita narasi 
sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan 
sekitar. 


* Daftar periksa kemampuan siswa 
mengajukan pertanyaan. 

* Membandingkan hasil pengukuran 
jarak dua tempat ke satu titik tertentu. 

* Mengisi tabel contoh kebudayaan tak 
benda di daerahnya. 

Keterampilan 

* Menceritakan lokasi objek pada sebuah 
peta sederhana. 

* Menceritakan karya seni budaya tak 
benda. 

* Membuat pertanyaan tentang isi teks 
cerita narasi. 


ga Keselamatan di Perjalanan /j 5) 


RUANG LINGKUP PEMBELAJARAN 


Subtema 4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan 


N 


Menjelaskan makna keberagaman karakteristik 
individu di lingkungan sekolah. 


. Mengidentifikasi bahasa daerah di tempat 


tinggalnya. 

Mengelompokkan bahasa daerah di tempat 
tinggalnya. 

Menceritakan bahasa daerah setempat. 


Memprediksi isi teks cerita narasi sederhana 
tentang aktifitas bermain di lingkungan sekitar. 


Membaca teks teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar. 


Menceritakan teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar berdasarkan 
teks yang dibaca secara mandiri. 


Menceritakan bentuk keberagaman teman di 
lingkungan sekolah. 


Menjelaskan cara menjaga keselamatan diri di air. 
Mempraktikkan keselamatan diri di air. 


Membedakan masing-masing individu di lingkungan 
sekolah berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. 


Menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 
beragam teman di lingkungan sekolah. 


Menyimpulkan isi teks cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain di lingkungan sekitar yang 
telah dibaca. 


Menulis teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar. 


Menjelaskan berbagai bahasa di tempat tinggalnya. 
Menceritakan bahasa daerah setempat. 


3. Mengurutkan hasil pengukuran jarak beberapa 


tempat dari yang terbesar ke yang terkecil. 

Membuat tabel sederhana hasil pengukuran panjang 
(jarak). 

Menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks cerita 
narasi sederhana tentang aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar. 


Membuat pertanyaan tentang isi teks cerita narasi 
sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan 
sekitar. 


Sikap 
* Teliti dan Santun. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa kemampuan siswa 
mengajukan pertanyaan. 
* Mengelompokkan bahasa daerah di 
tempat tinggalnya. 
Keterampilan 
+ Menceritakan bahasa daerah setempat. 
* Membaca teks cerita narasi. 
+ Menceritakan isi teks cerita narasi. 
* Menceritakan berbagai bentuk 
keberagaman teman. 


Sikap 
* Jujur, Santun, Bertanggung Jawab, dan 
Teliti. 
Pengetahuan 
¢ Daftar periksa kemampuan siswa 
mengajukan pertanyaan 
Keterampilan 
* Mempraktikkan keselamatan diri di air. 
+ Menulis teks cerita narasi sederhana. 


Sikap 
* Santun, Teliti, dan Bertanggung Jawab. 
Pengetahuan 
* Daftar periksa kemampuan siswa 
mengajukan pertanyaan. 
* Menjawab pertanyaan berdasarkan isi 
teks cerita narasi. 
Keterampilan 
+ Menceritakan bahasa daerah setempat. 
* Membuat pertanyaan tentang isi teks 
cerita narasi sederhana. 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 


3.2 Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan 
tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
pemahaman. 


4.2 Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.7 Memprediksi isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas 
bermain di lingkungan 
sekitar. 


3.2.8 Membaca teks teks 
cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas 
bermain di lingkungan 
sekitar. 


4.2.4 Menceritakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas 
bermain di lingkungan 
sekitar berdasarkan 
teks yang dibaca secara 
mandiri. 


SBdP 


3.5 Memahami budaya dan 
bahasa daerah di tempat 
tinggalnya. 

4.17 Menceritakan karya seni 
budaya tak benda dan 
bahasa daerah setempat. 


Indikator 


3.5.1 Mengidentifikasi 
berbagai budaya daerah 
di lingkungan tempat 
tinggalnya. 

3.5.2 Mengelompokkan budaya 
daerah di lingkungan 
tempat tinggalnya. 


Matematika 


3.6 Mengetahui satuan 
Panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 

4.7 Menceritakan lokasi 
objek yang berkaitan dan 
representasi objek pada 
sebuah peta. 


Indikator 


3.6.6 Menyebutkan satuan jarak 
dengan satuan baku (km 
dan m). 

4.7. Menceritakan lokasi 
objek pada sebuah peta 
sederhana. 


PPKn 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Indikator 


3.3.4Mengidentifikasi 
karakteristik masing- 
masing individu di 
lingkungan sekolah. 

4.3.3 Menceritakan bentuk 
keberagaman teman di 
lingkungan sekolah. 


ga Keselamatan di Perjalanan / 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 
karakteristik masing-masing individu berdasarkan suku 
bangsa di lingkungan sekolah dengan teliti. 


2. Dengan mengamati teman-teman,  siswa_ dapat 
menceritakan bentuk keberagaman teman di lingkungan 
sekolah dengan bahasa yang santun. 


3. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan satuan 
jarak dengan satuan baku (km dan m) secara teliti. 


4. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan lokasi objek 
pada sebuah peta sederhana dengan bahasa yang santun. 


5. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 
berbagai budaya daerah di lingkungan tempat tinggalnya 
dengan teliti. 


6. Dengan tanya jawab, siswa dapat menceritakan karya seni 
budaya takbenda daerah setempat dengan bahasa yang 
santun. 


7. Dengan mengamati gambar dan tanya jawab, siswa dapat 
mengelompokkan budaya daerah di lingkungan tempat 
tinggalnya dengan teliti. 


8. Dengan tanya jawab, siswa dapat memprediksi isi teks 
cerita narasi sederhana’ tentang aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar dengan teliti. 


9. Dengan teks bacaan, siswa dapat membaca teks cerita 
narasi sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan 
sekitar dengan bahasa yang santun. 


10. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan teks cerita 
narasi sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan 
sekitar berdasarkan teks yang dibaca secara mandiri 
dengan bahasa yang santun. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


Gambar suasana perempatan di jalan raya. 

Gambar Edo mejelaskan berbagai suku bangsa. 

Gambar berbagai kebudayaan di Indonesia. 

Peta lokasi berbagai tempat di Taman Mini Indonesia 
Indah (TMI1). 

5. Teks bacaan tentang “Indonesia Kaya akan Budaya”. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


BRWN> 


LO 


= 


— 


Ayo Mengamati 


* Siswadiarahkan mengamati gambar suasana perempatan 
di jalan raya (mengamati). 
* Siswa kemudian mengidentifikasi gambar (mengamati). 


al 


® 


Bus LAS ereergpodcior Rumer be lorrean Mew 


edorenia beta (EME), 


Ayo Menanya 


* Siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar yang 
diamati (menanya). 

*  Siswa saling menukarkan pertanyaan yang dibuat dengan 
teman yang di sampingnya. 

* Siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 
diajukan teman (mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


* Siswa diarahkan mengamati gambar penjelasan tentang 
keberagaman suku bangsa (mengamati). 

* Bertanya jawab tentang suku bangsa masing-masing 
siswa (menalar dan menanya). 


Ayo Berlatih 


* Siswa mengisi tabel dengan berbagai macam_ suku 
bangsa teman yang ada di kelas (mencoba). 

* Siswa memabacakan isi tabel yang telah diisi ke depan 
kelas (mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


* Siswa diarahkan menemukan satuan jarak dengan 
mengamati petunjuk arah yang ada di lampu merah 
(menalar). 


* Siswa juga diarahkan membaca balon percakapan Siti 
ketika menjelaskan satuan jarak yang lain. 


Ayo Berlatih 


* Siswa kemudian diarahkan untuk menyebutkan satuan 
jarak yang lain dan mengisikannya pada kolom yang 
disediakan (mencoba). 


* Siswa saling menanggapi terhadap 
diajukan teman (mengomunikasikan). 


jawaban yang 


— a 


Burts Ue) Crrresivgn Deroryhet meray Ferrer Mere 


Merete menerenmumyy Gorges lopung teco. 


Uden dan terran-terean tito & terme Mien, 

Ui) ponte orrhang ode peta Inkew berhiegel enmangen 
I rerday creer rhonendy 

Aeomitt carter tt tare thermurury fefhth” 


Subtemd/4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan 5) 


Siswa_ diarahkan untuk mengamati peta sederhana 
tentang petunjuk arah yang ada pada halaman buku 
siswa (mengamati). 
Bertanya jawab tentang isi peta sederhana yang 
diamati pada halaman buku siswa (menalar dan 
mengomunikasikan). 


Siswa kemudian menceritakan isi peta sederhana dengan 
pemahaman dan bahasa sendiri (mencoba). 


Ayo Mengamati 


Siswa diarahkan membaca penjelasan tentang berbagai 
kebudayaan daerah di Indonesia (mencoba). 


Siswa diarahkan menemukan kebudayaan benda dan 
kebudayaan takbenda berdasarkan penjelasan yang 
dibaca (menalar). 

Siswa kemudian diarahkan menceritakan kebudayaan 
tak benda daerah setempat, misalnya: bahasa daerah, 
tarian daerah, lagu daerah, dan sebagainya. 


Ayo Membaca 


Siswa membaca teks “Indonesia Kaya akan Budaya” 
dengan lancar (mencoba). 

Bertanya jawab tentang isi teks “Indonesia Kaya akan 
Budaya” (menalar dan mengomunikasikan). 


Setelah bertanya jawab tentang isi teks, siswa kemudian 
diarahkan menceritakan isi teks dengan bahasa sendiri. 
Perlu. diarahkan agar ketika bercerita menggunakan 
bahasa yang santun (mengomunikasikan). 

Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 

Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 

Guru memberikan penghargaan dan penguatan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal, misalnya: anak berani, anak 
cerdas, anak manis, dan sebagainya. 


Qe Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


informed ape peng deoet tern peraieh devi pets yong 
dears neTEaty peter kaTey 

Cersho inborems wing barre: porate demgen 
tartaoe serene! 

Gurchan baron yerg rantun Lethe menceritanan! 


C—===> 


Ch 10 tentaget Mine Ptoreen 
Te ramen chy Meritagest tecyRaagets ba taatngtiors doeraly 


SOPRA OP) hugeres he tS CTitad Yury tetery fares Gace’ 


Coritekon Membetl hi teas teremut dengan baleserry 
serntiry! 


Cenitakor deeges beheass yang seantun’ 


PENGAYAAN 


* Guru menugaskan siswa menemukan berbagai bentuk kebudayaan takbenda lainnya di 
lingkungan sekitar. 

* Guru menugaskan siswa membaca peta sederhana dengan tingkatan yang lebih sulit 
dibandingkan dengan peta yang telah dibaca sebelumnya. 

* Guru menugaskan siswa membaca teks narasi yang lain, kemudian menceritakannya 
dengan bahasa sendiri. 

* Guru menugaskan siswa mengamati berbagai bentuk keberagaman teman di lingkungan 
sekitar, kemudian menceritakannya dengan bahasa yang santun. 


REMEDIAL 


* Guru membahas kembali materi tentang berbagai bentuk kebudayaan takbenda di 
lingkungan sekitar bagi siswa yang belum paham. 

* Guru membimbing siswa cara membaca peta sederhana untuk menemukan lokasi objek 
tertentu bagi siswa yang belum dapat membacanya dengan baik. 


* Guru membimbing kembali siswa yang belum dapat menceritakan isi teks cerita narasi 
yang dibaca. 


* Guru membimbing kembali siswa yang belum mampu menceritakan berbagai bentuk 
keberagaman teman di lingkungan sekitar. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti dan santun 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor 
3. Unjuk kerja: Menceritakan bentuk keberagaman teman, menceritakan lokasi objek 
pada peta sederhana, menceritakan teks cerita narasi berdasarkan teks yang dibaca, 
dan menceritakan karya seni budaya tak benda daerah setempat. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


Bh 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Peer, Tercapai 
No Kriteria 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Subtemd 4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


b. Tes tertulis: skor 
1) Mengidentifikasi karakteristik individu di sekolah berdasarkan suku bangsa. 
Kunci jawaban : Jawaban berdasarkan perndapat siswa. 


2) Berdiskusi dengan teman tentang satuan jarak yang lainnya. 


Kunci jawaban: satuan jarak yang lainnya yaitu: kilometer (km), hektometer 
(hm), dekameter (dam), meter (m), desimeter (dm), dan milimeter (mm). 


3. Keterampilan 


a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bentuk Keberagaman Teman di 


Lingkungan Rumah 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Sebagian 
besar cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Sebagian 

kecil cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Lokasi Objek pada Peta Sederhana 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Sebagian 
besar cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Sebagian 

kecil cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


oe . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Kembali Teks Cerita Tentang Indonesia 
Kaya Akan Budaya dengan Bahasa Sendiri 


No 


Kriteria 


Kemampuan 
Bercerita 


Volume Suara 


Baik Sekali 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Baik 


Sebagian 
besar cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Cukup 


Sebagian 

kecil cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Karya Seni Budaya Takbenda Daerah 


Setempat 
en Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa bercerita Setengah Kurang dari Belum mampu 
Bercerita dengan lancar bagian cerita setengah bercerita 
disampaikan bagian cerita 
dengan lancar disampaikan 
dengan lancar 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya _ | Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 


Subtemdi4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan ee 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Indikator 


3.3.5 Membedakan masing- 
masing individu di 
lingkungan sekolah 
berdasarkan karakteristik 
yang dimiliki. 

4.3.4 Menunjukkan sikap mau 
berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan sekolah. 


Matematika 


3.6 Mengetahui satuan 
panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 

4.7. Menceritakan lokasi 
objek yang berkaitan dan 
representasi objek pada 
sebuah peta. 


Indikator 


3.6.8 Menghitung jarak 
dua tempat dengan 
menggunakan satuan 
baku. 

4.7.1 Menceritakan lokasi 
objek pada sebuah peta 
sederhana. 


Bahasa Indonesia PJOK 


3.2 |Mengenal teks cerita 3.7. Mengetahui konsep 
narasi sederhana dasar pengenalan, 
kegiatan dan bermain gerak dasar lokomotor, 

di lingkungan dengan permainan dengan alat, 
bantuan guru atau teman dan keselamatan diri 
dalam bahasa Indonesia di air, terutama yang 
lisan dan tulis yang dapat berhubungan dengan 
diisi dengan kosakata gerakan kaki, tangan, dan 
bahasa daerah untuk tubuh dalam aktivitas air. 


membantu pemahaman. 4.7. Mempraktikkan berbagai 
4.2 |_Memperagakan teks gerak dasar pengenalan, 
cerita narasi sederhana gerak dasar lokomotor, 
tentang kegiatan dan permainan dengan alat, 
bermain di lingkungan dan keselamatan diri 
secara mandiri dalam di air, terutama yang 
bahasa Indonesia lisan berhubungan dengan 
dan tulis yang dapat diisi gerakan kaki, tangan, dan 
dengan kosakata bahasa tubuh dalam aktivitas air. 


daerah untuk membantu 
Indikator 


penyajian. 
3.7.5 Menjelaskan cara 


Indikator 
menjaga keseimbangan 


3.2.9 Menemukan isi teks tubuh di air. 
cerita narasi sederhana 4.7.5 Mempraktikkan 
tentang aktivitas bermain keseimbangan tubuh di 
di lingkungan sekitar. ali 


4.2.5 Menulis teks teks cerita 
narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1k; 


2; 


Dengan bermain, siswa dapat menghitung jarak dua 
tempat dengan menggunakan satuan baku dengan teliti. 


Dengan membaca peta dan tanya jawab, siswa dapat 
menceritakan lokasi objek pada sebuah peta sederhana 
dengan teliti. 


Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan 
cara menjaga keseimbangan tubuh di air dengan bahasa 
yang santun. 


Dengan bermain di kolam_ renang, siswa_ dapat 
mempraktikkan keseimbangan tubuh di air dengan 
tanggung jawab. 


Dengan tanya jawab, siswa dapat membedakan masing- 
masing individu di lingkungan sekolah berdasarkan 
karakteristik (jenis kelamin) yang dimiliki dengan teliti. 


Dengan proses pembiasaan, siswa dapat menunjukkan 
sikap mau _ berinteraksi dengan beragam teman di 
lingkungan sekolah dengan jujur. 

Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan isi teks 
cerita narasi sederhana’ tentang aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar dengan teliti. 

Dengan penugasan, siswa dapat menulis teks teks cerita 
narasi sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan 
sekitar tanggung jawab. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


i 


ae Ao 


a 


Gambar kegiatan Udin dan teman bermain di kolam 
renang. 


Gambar penjelasan jarak dari rumah ke sekolah. 

Peta lokasi jarak rumah siswa ke sekolah. 

Gambar siswa melatihkeseimbangan. 

Teks bacaan tentang “Rekreasi ke Taman Impian Jaya 
Ancol”. 

Gambar benda-benda padat berhubungan’ dengan 
kegiatan berenang. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


) Ayo Mengamati 


Pada awal pembelajaran siswa diarahkan mengamati 
gambar Udin dan teman-teman bermain di kolam renang 
(mengamati). 
Siswa diarahkan untuk mengidentifikasi isi gambar 
(mengamati). 


enn ae 


har im Undies Gon ternar) tenn Ghar forg Mrete 


Subtemd@i4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan a5) 


Ayo Menanya 


diarahkan untuk mengajukan 


>  Siswa 
berdasarkan gambar yang diamati (menanya). 


pertanyaan 


* Siswa kemudian saling menukarkan pertanyaan yang 
mereka buat dengan teman di sampingnya. 

* | Siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 
diajukan temannya (mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


* Siswa diarahkan membaca penjelasan tentang jarak 
beberapa tempat ke suatu lokasi tertentu (mencoba). 


Ayo Berlatih 


* Siswa diarahkan untuk menceritakan letak suatu tempat 
pada sebuah peta yang diamati (mengomunikasikan). 


= ae 


Ayo Beraktivitas 


Ss = 


* Siswa mengamati gambar _ aktivitas melakukan 
keseimbangan di air (mengamati). 

* Siswa  diarahkan membaca_ petunjuk melakukan 
keseimbangan di air (mencoba). 

* Siswa mencoba menjaga_ keseimbangan di_ air 
berdasarkan petunjuk yang telah dijelaskan. Ketika 


menjaga keseimbangan di air perlu diperhatikan dengan 
baik agar keselamatan anak dapat terjamin (mencoba). 


Ayo Mengamati 


* Siswa membedakan = masing-masing individu di 
lingkungan sekolah berdasarkan karakteristik (jenis 
kelamin) yang dimiliki (menalar). 

* Siswa mengisi tabel jenis kelamin teman_ sekelas 
(mencoba) 

* Siswa kemudian diarahkan menceritakan berbagai 
bentuk kegiatan yang pernah dilakukan dengan beragam 
teman (mengomunikasikan). 

* Siswa menunjukkan sikap mau _ berinteraksi dengan 
beragam teman di lingkungan sekolah (mencoba). 


on . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


— aa 


Debctun Besonhot, marita berbuerens di schctin 
Merete Lrerereghart Sur! sumrnats rramseriy rremareg 


Qeruga bn jerus yang Gnempun Lev Gan numan 
fungos 10 tite @ tba remains! 

Bearon bem pado jaro’ yorg darned Udo don nena, 
Raregge to Hitep he buhien rervreg ? 


 —— 


Pot tte Gapret Uitust be Gowen yetwee pets 


Daapetthat) horas mere ndoban Whab Newest) Tida norte) 
Dire, taemety Lachine, chore bones revadirng teteckisen bene gue te) 
& whos? 


Laden chee fewer teers thee chi terrgeet tee 
ORT Wye rrerrmags bedern err 

NCVER LACTIS Mone mEN GD BE SE UH CmDr aN’ Ce One 
Meruagy tesenrternge th oe ode vans 


— 


Ushe dan lemon: termon merupt teeercangen yu 
berpusergun, 

Merehn dikclompehion berduscrker pny betoren 
Setuthonioh jonis betermin termes. termes. 4 betes 
Fer teeta 1H Carne” 


<—~ 


~ 


FOCAL) baer HTC kIh eden Mega Gtragie heer 
Deriegeertony | 


Sapoten eeu Van yang tet) barre tumor! 
Cemoken & depen telawne dengan percays dei! 
(Crrtaban tepert) gaeber 6 bewah! 


Ayo Membaca 


* Sebelum membaca teks secara utuh, terlebih dahulu 
siswa diarahkan untuk memprediksi isi teks berdasarkan 
judulnya yaitu “Rekreasi ke Taman Impian Jaya Ancol" 
(menalar). 


* Siswa membaca lancar teks “Rekreasi ke Taman Impian 
Jaya Ancol” dengan lancar (mencoba). 

* Siswa kemudian menyesuaikan kembali prediksi awal 
terhadap teks dengan hasil setelah membaca (menalar). 


@oe Ayo Mengamati 
va 

* Berdasarkan teks yang telah dibaca ditemukan 

berbagai macam benda yang digunakan ketika menjaga 

keseimbangan di air, misalnya pelampung dan ban karet. 

* Siswa diarahkan menentukan benda-benda tersebut ke 
dalam benda padat atau benda cair. 


* Siswa menentukan ciri-ciri benda padat dan benda cair. 


Ayo Berlatih 


* Siswa diarahkan mengamati berbagai nama benda yang 
ada pada buku siswa (mengamati). 

* Siswa mengelompokkan berbagai benda yang diamati ke 
dalam benda padat atau benda cair (mencoba). 

* Siswa saling memeriksa kebenaran penyelesaian yang 
telah dilaksanakan. 


Ayo Menulis 


* Siswa menulis cerita narasi tentang kegiatan yang pernah 
dilakukan dengan beragam teman (mencoba). 

* Siswa membacakan isi teks cerita narasi yang telah 
ditulis. 

* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 

* Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 

* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan secara verbal. 


egftity | 
ai 
i if 
a | 
rf i 


| 
i 
| 
i 


Secreh beyrtaah 
METEEMEEREN MEnetomatan & halen, Mtoe 
screen etrgem seherrnt 


{Ushers don fermen fermen retitt tersenrtarguan i) betarn 
weneng 

NY YO eer R A. pA pears LIT Tepe pared 
Perhentan gerber di Gowoh Gregan teat 


. peaipdrerhagnd 
ee pe cm yu Oe CEE Om teem En ory 
— + —_ 


Subtemdi4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan my 


PENGAYAAN 


* Guru menugaskan siswa menulis cerita narasi sederhana tentang berbagai aktivitas yang 
lain yang dilakukan dengan beragam teman. 

* Guru menugaskan siswa menceritakan letak berbagai objek pada sebuah peta dengan 
tingkatan yang lebih rumit untuk menunjukkan letak suatu objek. 

* Guru terus membimbing siswa untuk menunjukkan sikap mau _ berinteraksi dengan 
beragam teman di lingkungan sekitar. 

* Guru membimbing siswa lebih lanjut menjaga keseimbangan di air sehingga lebih mahir 
untuk berenang sendiri secara mandiri. 


REMEDIAL 


* Guru mengulas kembali cara menulis teks narasi bagi siswa yang belum mampu 
menuliskannya dengan baik. 

* Guru membimbing siswa kembali cara membaca peta sederhana untuk menentukan letak 
suatu objek bagi siswa yang belum tahu cara membacanya. 

* Guru terus membimbing bagi siswa yang belum mau menunjukkan sikap berinteraksi 
dengan beragam teman di lingkungan sekitar. 


* Guru mengulas kembali materi tentang menjaga keseimbangan di air bagi siswa yang 
belum paham cara melakukannya. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti, jujur, santun, bertanggung jawab 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 
3. Unjuk kerja: Menggambarkan lokasi objek pada sebuah peta sederhana dan menulis 
teks narasi sederhana. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


eet Tercapai 
No Kriteria 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


on . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Nama Siswa 


1. 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


2. 


b. Tes tertulis: skor 


1) Mengidentifikasi karakteristik individu di sekolah berdasarkan jenis kelamin. 
Kunci jawaban: Jawaban berdasarkan pendapat siswa. 


Keterampilan 
a. Penilaian: Unjuk 


Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Cerita Narasi Sederhana 


Kerja 


Tentang Aktivitas Bermain di Lingkungan Sekitar 


No Kriteria 


1. | Kesesuaian isi 
dengan judul 
atau tema 


Baik Sekali 


Seluruh isi teks 
sesuai judul atau 
tema 


Baik 


Sebagian besar 
teks sesuai judul 
atau tema 


Cukup 


Sebagian kecil 
teks sesuai judul 
atau tema 


Perlu Bimbingan 


Seluruh isi teks 
belum sesuai 


2. | Keruntutan 


cerita 


Ketepatan ejaan 


Seluruh kegiatan 
tersusun dengan 
runtut 


Seluruh teks 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


Sebagian besar 
teks tersusun 
runtut 


Sebagian 

besar tulisan 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


Sebagian kecil 
teks tersusun 
runtut 


Sebagian 

kecil teks 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


Seluruh isi teks 
belum runtut 


Seluruh 

teks belum 
menggunakan 
ejaan yang tepat 


b. Penilaian: Lembar Pengamatan/ Observasi 
Lembar Penilaian Kemampuan Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi dengan 
Beragam Teman di Lingkungan Rumah 


No 


Kriteria 


Terlihat () 


Belum Terlihat (V) 


dengan beragam 


teman 


1. | Siswa mampu menunjukkan sikap mau berinteraksi 


beragam teman 


2. | Siswa mampu menunjukkan sikap tidak membeda- 
bedakan teman 


3. | Siswa mengungkapkan perasaan setelah 
menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 


Hasil Penilaian Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi dengan Beragam Teman di 


Rumah 


No Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


Kriteria 3 


Subtemdi4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan ay 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Lembar Penilaian Mempraktikkan Keseimbangan Tubuh di Air 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menggambar Lokasi Tempat Bermain pada Peta 


Sederhana 


1. | Ketepatan 
lokasi tempat 
bermain pada 
peta 


Terlihat lokasi 
tempat bermain 
pada peta sangat 
tepat 


Terlihat lokasi 
tempat bermain 
Pada peta cukup 
tepat 


Terlihat lokasi 
tempat bermain 
pada peta kurang 
tepat 


Terlihat lokasi 
tempat bermain 
pada peta tidak 
tepat 


2. | Kerapian dan 
kebersihan 
dalam 
menggambar 


Gambar yang 
dibuat sangat 
rapi serta bersih 
pada bidang 
dasar 


Gambar yang 
dibuat rapi serta 
sedikit bersih 
pada bidang 
dasar 


Gambar yang 
dibuat kurang 
rapi serta kurang 
bersih pada 
bidang dasar 


Belum mampu 
menggambar 
dengan rapi dan 
bersih 


Qn Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Matematika 


3.6 


4.7 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


__|__ 


SBDP 


Mengetahui satuan 
panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 
Membuat tabel hasil 
pengukuran panjang dan 
berat. 


Indikator 


3.6.9 Membandingkan hasil 


4.7.1 


pengukuran jarak 2 
tempat ke satu titik. 
Membuat tabel 
sederhana hasil 
pengukuran panjang 
(jarak). 


Bahasa Indonesia 
Siz 


Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 

di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.2 | Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.10 Menjelaskan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar. 


4.2.6 Membuat pertanyaan 
tentang isi teks cerita 
narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar. 


3.5 


4.17 


Memahami budaya dan 
bahasa daerah di tempat 
tinggalnya. 
Menceritakan karya seni 
budaya tak benda dan 
bahasa daerah setempat. 


Indikator 


3.5.3 Menjelaskan berbagai 


4.17.1 


budaya daerah di 
lingkungan tempat 
tinggalnya. 
Menceritakan karya seni 
budaya tak benda daerah 
setempat. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan membaca data tentang jarak, siswa dapat 
membandingkan hasil pengukuran jarak 2 tempat ke satu 
titik dengan teliti. 

2. Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat tabel 
sederhana hasil pengukuran panjang (jarak) dengan teliti. 

3. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan berbagai 
budaya daerah di lingkungan tempat tinggalnya dengan 
bahasa yang santun. 

4. Dengan tanya jawab, siswa dapat menceritakan karya seni 
budaya tak benda daerah setempat dengan bahasa yang 
santun. 

5. Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan isi teks 
cerita narasi sederhana’ tentang aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat membuat pertanyaan 
tentang isi teks cerita narasi sederhana tentang aktivitas 
bermain di lingkungan sekitar dengan teliti. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


1. Teks bacaan tentang “Menyaksikan Pameran di Taman 
Budaya”. 


2. Gambar tari Tor-tor. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran, siswa_ diarahkan untuk 
mengamati gambar tentang kegiatan Udin dan keluarga 
ketika menonton pameran di Taman Budaya (mengamati). 

*  Siswa kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi 
informasi yang dapat diperoleh berdasarkan gambar 
(menalar). 


Ayo Menanya 


* Siswa diarahkan untuk mengajukan — pertanyaan 
berdasarkan gambar yang diamati (menanya). 

* Setiap siswa menukarkan pertanyaannya dengan teman 
yang ada di sampingnya. 

* Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan teman sesuai 
dengan pertanyaan yang diajukan (menalar). 

* Setiap siswa memberikan tanggapan _ terhadap 
jawabanyang diberikan teman terhadap pertanyaan yang 
diajukannya (menalar dan mengomunikasikan). 


— =| 


@ 


‘Soet Wy, Uddin Gon beintepe menyuksien pamermn a) 
Terre Bunheve 


Dt parte Uden bet perio Corgan Eso Sort Dens. 


Ayo Membaca 


Siswa diarahkan mengamati gambar dan tabel yang 
berisi data tentang jarak rumah setiap siswa ke Taman 
Budaya (mengamati). 

Siswa membandingkan hasil pengukuran jarak 2 tempat 
ke satu titik (mencoba). 


Ayo Berlatih 


Siswa membuat tabel sederhana hasil pengukuran 
panjang (jarak) (mencoba). 
Siswa saling memeriksa kebenaran isi tabel yang telah 
diisi masing-masing siswa. 


Ayo Mengamati 


Siswa diarahkan membaca penjelasan pada halaman 
buku siswa yang berkaitan dengan kebudayaan tak benda 
di daerah setempat. Ketika membaca penjelasan, siswa 
menemukan contoh kebudayaan tak benda, misalnya tari 
Tor-tor dari daerah Sumatra Utara (mencoba). 


Jika museum atau taman budaya tidak ada di daerah 
setempat, siswa dapat menanyakan kepada orang tua 
atau narasumber yang paham dengan _ kebudayaan 
daerah setempat. 

Siswa menjelaskan kebudayaan tak benda daerah 
setempat berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
orang tua atau narasumber (mengomunikasikan). 


Ayo Berlatih 


Siswa mendiskusikan dan mengisi tabel contoh 
kebudayaan tak benda di daerahnya (mencoba). 
Siswakemudian menceritakan jenis kebudayaan tak benda 
di daerah setempat, misalnya tarian daerah, lagu daerah, 
bahasa daerah, dan sebagainya (mengomunikasikan). 


Ayo Membaca 


Siswa membaca teks tentang “Menyaksikan Pameran di 
Taman Budaya” (mencoba). 

Bertanya jawab tentang isi teks yang dibaca (menanya 
dan menalar). 

Siswa menjelaskan isi teks cerita yang dibaca dengan 
bahasa yang santun (mencoba). 


= 
Unb, COy, ear Sere bergeepe di fermen Buazys 


Mereha Dereriia vertsrg lS’ dari hare mureng 
srmcming be Tomer Guckrwe 


| 
Sa = 
al ao, 


Bete & tae dogert Get ohn lobed, 
Per tneattncar tether! oti terenady herrger: tes/t” 


MERON GIErt, pete Bort NUERAN LASS betes erm Gamense 
eit Eid be Boer Beethro 


Geartieh hows berthed be chabewr wetrunty tebe! 
te teama 


RAFT OH, NsTAY Chenyte De Vereen Ontanyey @ bro 
erot Ger) ruse Set) be Roemer Gectoyy 7 tre 


(Uden Gar FeTrery terran rreerryeaastar bern coer Ee 


Merthe Chemychsaen titi ber to Ger Suenetre Uta 


MIAN berry Senger bert beteetryoo* Latent 
& tetera? 


Subtemd/ 4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan =e) 


Ayo Menanya 


- Setelah membaca teks, siswa kemudian diminta “Alas brome ib ururgy Shonen Karem reeks 
mengajukan pertanyaan tentang isi teks dengan 
menggunakan kata: apa, mengapa, di mana, kapan, dan 
bagaimana. Misalnya: Apa yang mereka lakukan di Taman 
Budaya? dan seterusnya (menanya). 

* Pertanyaan yang dibuat siswa kemudian diajukan kepada 
teman di sampingnya untuk menjawabnya. 

* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa (menanya dan menalar). 

* Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 

* Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap 
prestasi belajar siswa, boleh dengan memberikan 
penghargaan dengan bahasa verbal, misalnya: anak 
cerdas, anak hebat, anak pintar, dan sebagainya. 


PENGAYAAN 


* Guru menugaskan siswa mencoba membuat tabel sederhana tentang panjang (jarak) 
yang lebih bervariasi. 

* Guru membagi siswa secara berkelompok dan meminta mereka mewawancarai 
narasumber di sekitar sekolah tentang berbagai bentuk kebudayaan takbenda daerah 
setempat. 

* Guru menugaskan siswa mengembangkan pertanyaan yang telah dibuat pada teks cerita 
narasi yang lain sehingga dapat memperkaya pengetahuan siswa. 


REMEDIAL 


* Guru membahas kembali materi tentang cara membuat tabel sederhana tentang panjang 
(jarak) bagi siswa yang belum mengerti. 

* Guru mengulas kembali materi tentang berbagai jenis kebudayaan tak benda daerah 
setempat bagi siswa yang belum mengerti. 


* Guru membing siswa untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata: apa, 
mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana bagi siswa yang belum mampu mengajukannya. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti dan santun. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 
3. Unjuk kerja: Menceritakan lokasi objek pada sebuah peta sederhana, mencerita- 
kan karya seni budaya tak benda, dan membuat pertanyaan tentang isi teks cerita 
narasi. 


Cn . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Tercapai 
No Kriteria 
1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 
2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 
Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 
Kriteria 1 Kriteria 2 
No Nama Siswa 
1. 
2. 


b. Tes tertulis: skor 
1) Mengisi tabel contoh kebudayaan tak benda di daerahnya 
Kunci jawaban: Jawaban disesuaikan dengan pendapat siswa. 
2) Mengelompokkan benda-benda dalam bentuk benda padat dan benda cair 
Kunci jawaban : 
Benda cair di antaranya: susu, sirop, dan air teh. 
Benda padat di antaranya: batu, kursi, keramik, dan kacamata renang. 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Lembar Pengamatan 
Lembar Penilaian Kemampuan Membuat Pertanyaan Berdasarkan Teks Cerita yang 
Telah Dibaca 


No Kriteria Terlihat (\) Belum Terlihat (v) 


]. | Menggunakan kata tanya yang sesuai 


2. | Penggunaan tanda baca pada kalimat tanya 


3, |Kesesuaian pertanyaan dengan teks cerita yang 
dibaca 


4. |Menggunakan kata tanya yang bervariasi 


Subtemdi4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan a 1:5) 


Hasil Pengamatan Membuat Pertanyaan dari Gambar yang Diamati 


No Nama Siswa 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 


Rubrik Penilaian Membuat Tabel Sederhana Tentang Panjang (arak) 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
membuat tabel 
sederhana 
tentang 
panjang/jarak 


Siswa mampu 
membuat 
keseluruhan 

tabel sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


Baik 


Siswa mampu 
membuat 
sebagian besar 
tabel sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


Cukup 


Siswa mampu 
membuat 
sebagian kecil 
tabel sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


Perlu Bimbingan 


Siswa belum 
mampu 
membuat tabel 
sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


2. | Ketepatan 
membuat tabel 
sederhana 
tentang 
panjang/jarak 


Siswa membuat 
keseluruhan 

tabel sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Karya Seni Budaya Tak Benda Daerah 


Setempat 


Siswa membuat 
sebagian besar 
tabel sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


Siswa membuat 
sebagian kecil 
tabel sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


Siswa belum 
tepat tabel 
sederhana 
tentang panjang/ 
jarak 


No Kriteria 


Baik Sekali 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Cm ne 


PPKn 


3.3. ©Memahami makna 
keberagaman 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 


3.2 


karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 Berinteraksi dengan 
beragam teman di 


lingkungan rumah dan 


sekolah. 


Indikator 4.2 


3.3.6 Menjelaskan makna 
keberagaman 


karakteristik individu di 


lingkungan sekolah. 
4.3.3 


Menceritakan bentuk 


keberagaman teman di 


lingkungan sekolah. 


Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 

di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


SZ 


3.2.8 


Memprediksi isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar. 
Membaca teks cerita 
narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar. 


Menceritakan teks 

cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar 
berdasarkan teks yang 
dibaca secara mandiri. 


SBDP 


3.5 |Memahami budaya dan 
bahasa daerah di tempat 
tinggalnya. 
Menceritakan karya 

seni budaya tak benda 
dan bahasa daerah 
setempat. 


3.5.4 Mengidentifikasi bahasa 
daerah di tempat 
tinggalnya. 

3.5.5 Mengelompokkan 
bahasa daerah di tempat 
tinggalnya. 

4.17.2. Menceritakan bahasa 
daerah setempat. 


4.17 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan 
makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan 
sekolah dengan bahasa yang santun. 

2. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahasa 
daerah di tempat tinggalnya dengan teliti. 

3. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan 
bahasa daerah di tempat tinggalnya dengan teliti. 

4. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan bahasa 
daerah setempat dengan bahasa yang santun. 

5. Dengan tanya jawab, siswa dapat memprediksi isi teks 
cerita narasi sederhana’ tentang aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar dengan teliti. 

6. Dengan penugasan, siswa dapat membaca teks cerita 
narasi sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan 
sekitar dengan bahasa yang santun. 

7. Dengan membaca teks, siswa dapat menceritakan teks 
cerita narasi sederhana’ tentang aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar berdasarkan teks yang dibaca secara 
mandiri dengan bahasa yang santun. 

8. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan bentuk 
keberagaman teman di lingkungan sekolah dengan 
bahasa yang santun. 


MEDIA DAN PEMBELAJARAN 


1. Gambar kegiatan Udin dan teman-teman ketika berlibur. 

2. Gambar Siti dan Beni menceritakan bahasa daerah 
masing-masing. 

3. Teks bacaan tentang “Berlibur ke Danau Toba”. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran siswa diarahkan mengamati 
gambar tentang kegiatan Udin dan Siti ketika berlibur 
(mengamati). 

* Siswa kemudian mengidentifikasi informasi yang dapat 
diperoleh berdasarkan gambar yang diamati (menalar). 


Ayo Menanya 


* Setelah mengamati gambar, siswa diarahkan mengajukan 
pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa_ sendiri 
(menanya). 

* Siswa saling bertukar pertanyaan dengan teman di 
sampingnya, kemudian menjawab pertanyaan yang 
diajukan teman (menalar dan mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


Siswa kembali mengamati gambar kegiatan Udin dan 
Siti ketika berlibur dan menghubungkannya dengan 
keselamatan dalam _ perjalanan. Keselamatan dalam 
perjalanan yang dimaksud misalnya: memakai helm, 
mengenakan sabuk pengaman, dan _ sebagainya 
(mengamati). 

Bertanya jawab tentang informasi yang dapat diperoleh 
berdasarkan gambar yang diamati (menanya dan 
mengomunikasikan). 


Setelah menemukan informasi dari isi gambar, siswa 
kemudian diarahkan tentang jenis kebudayaan tak benda 
di daerah setempat, misalnya bahasa yang digunakan di 
daerah setempat (menalar). 


Siswa kemudian menceritakan bahasa daerah masing- 
masing dan mencontohkan kata-kata sederhana tentang 
bahasa yang digunakan, misalnya: kata “kepala” dalam 
bahasa Indonesia, dapat digunakan dalam bahasa 
lain. Contohnya: kapalo (bahasa Minang), ulu (bahasa 
Mandahiling dari Sumatra Utara), dan sebagainya 
(mengomunikasikan). 


Ayo Berlatih 


Siswa mengisi tabel mengelompokkan bahasa daerah di 
tempat tinggalnya (mencoba). 

Siswa saling memeriksa kebenaran isi tabel yang telah 
dibuat. 

Siswa mengungkapkan’ pendapat tentang makna 
keberagaman bahasa daerah yang mereka _ peroleh 
(mengomunikasikan). 


Ayo Membaca 


Siswa memprediksi isi teks “Berlibur ke Danau Toba” 
(mencoba). 

Siswa diarahkan membaca teks “Berlibur ke Danau Toba 
dengan lancar (mencoba). 

Bertanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Siswa saling 
mengungkapkan pendapat terhadap isi teks yang dibaca 
(menanya dan menalar). 

Siswa menceritakan teks “Berlibur ke Danau Toba” 
yang telah di baca sebelumnya ke depan_ kelas 
(mengomunikasikan). 


" 


. ——e 


Ur der terre fermen bevcerite teemteng Maren be 
Reorreuser ny lentharmenrs 


Aecesti gornbaar di boweam dengon trfiti! 
4 


OA Rarmnguny heer prereeo mere retin botene 
dhecrush resany reese 

Fobashohs busres cheregean teats we chocrateeras ? 

Ceftakan te depen betas drmgan homme yong santun! 
Pertetiien contend) Bari don Sith tercerite berthut iw! 


4 
« 
’ 
* 
* 
APO Mrekent pertenctners HOt CRTTER powEy BOFIes 
mmckh on Ceviheban pute dengen Sane rong aarttler! 


Miortew afd yer Gece Rane permet herdavron 
Jets bocaen hh dtne? 

Ca honted Germ) te Pursveras gereetee |! 
Camehon toferea yor tentun! 


Subtemd@i4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan 8-5) 


Urir Gan terren-trrmen teen berbog! peo pekrren 


* Siswa diarahkan menemukan berbagai aktivitas yang 
dilakukan dengan beragam teman (menalar). 

* Siswa kemudian menceritakan berbagai kegiatan yang 
pernah dilakukan dengan beragam teman di lingkungan 
sekitar (mengomunikasikan). 


* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami Tnsentesc ky thediteacneeric nero 
siswa Ota (fritter Legeaten ape Son yorg termw iataaan 
Dike) ickewe cae tectiag Dererrapery Cities kingactary leew 


* Siswa diarahkan menyimpulkan pembelajaran dengan Cnn tat yan mtn ert dem 
bahasa sendiri. a , 


* Guru) memberikan penguatan dan _ penghargaan t 


terhadap prestasi belajar siswa, boleh dengan memberi —— 
penghargaan dengan bahasa verbal, misalnya: anak rajin, a. © | 


anak cerdas, anak berani, dan sebagainya. 


PENGAYAAN 


* Guru menugaskan siswa secara berkelompok membuat sebuah drama sederhana tentang 
keberagaman teman dengan mengombinasikan berbagai bahasa daerah. 

* Guru menugaskan siswa membaca teks cerita narasi yang lain dan menceritakannya ke 
depan kelas dengan bahasa yang santun. Boleh dengan menggunakan bahasa daerah 
ketika menceritakan. 


REMEDIAL 


* Guru membimbing lebih lanjut materi tentang menceritakan isi teks cerita narasi yang 
dibaca bagi siswa yang belum berani menceritakannya. 

* Guru mengulas kembali materi tentang menceritakan bahasa daerah dan keberagaman 
teman bagi siswa yang belum mempu menceritakannya dengan baik. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Teliti dan santun 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa 
3. Unjuk kerja: Menceritakan bahasa daerah setempat, membaca teks cerita narasi, 
menceritakan isi teks cerita narasi, dan menceritakan berbagai bentuk keberagaman 
teman. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


No Nama Siswa 


On Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


2. Pengetahuan 
Tes tertulis: Daftar Periksa 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


F Tercapai 
No Kriteria 
1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 
2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 
Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 
Kriteria 1 Kriteria 2 
No Nama Siswa 
1. 
Poe 


b. Tes tertulis: skor 


1) Mengisi tabel mengelompokkan bahasa daerah di tempat tinggalnya 


Kunci jawaban: Jawaban disesuaikan dengan pendapat siswa. 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Kembali Teks Cerita Narasi yang Telah 


Dibaca 
oy Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa bercerita Setengah Kurang dari Belum mampu 
Bercerita dengan lancar bagian cerita setengah bercerita 
disampaikan bagian cerita 
dengan lancar disampaikan 
dengan lancar 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya _ | Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bentuk Keberagaman Teman di 


Lingkungan Rumah 


Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa bercerita Setengah Kurang dari Belum mampu 
Bercerita dengan lancar bagian cerita setengah bercerita 
disampaikan bagian cerita 
dengan lancar disampaikan 
dengan lancar 
2. | Volume Suara Terdengar sampai | Terdengar sampai | Terdengar hanya __| Suara sangat 
seluruh ruang setengah ruang bagian depan pelan atau tidak 
kelas kelas ruang kelas terdengar 


Subtemdi4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan 7) 


c. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bahasa Daerah Setempat 


1. | Kemampuan 
Bercerita 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Belum mampu 
bercerita 


2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


PPKn 


3.3 © Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


Indikator 


3.3.5 Membedakan masing- 
masing individu di 
lingkungan sekolah 
berdasarkan karakteristik 
yang dimilikinya. 

4.3.4 Menunjukkan sikap mau 
berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan sekolah. 


Bahasa Indonesia 


3.2 |Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.2 | Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.11 Menyimpulkan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar 
yang telah dibaca. 


4.2.5 Menulis teks cerita narasi 
sederhana tentang 
aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar. 


PJOK 


3.7. | Mengetahui konsep 
dasar pengenalan, 
gerak dasar lokomotor, 
permainan dengan alat, 
dan keselamatan diri 
di air, terutama yang 
berhubungan dengan 
gerakan kaki, tangan, dan 
tubuh dalam aktivitas air. 


4.7. Mempraktikkan berbagai 
gerak dasar pengenalan, 
gerak dasar lokomotor, 
permainan dengan alat, 
dan keselamatan diri 
di air, terutama yang 
berhubungan dengan 
gerakan kaki, tangan, dan 
tubuh dalam aktivitas air. 


Indikator 


3.7.6 Menjelaskan cara 
menjaga keselamatan 
diri di air. 

4.7.6 Mempraktikkan 
keselamatan diri di air. 


njaga Keselamatan di Perjalanan 


TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. 


Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan 
cara menjaga keselamatan diri di air dengan bahasa yang 
santun. 


Dengan penugasan, siswa dapat mempraktikkan 
keselamatan diri di air dengan tanggung jawab. 


Dengan mengamati teman di _ kelas, siswa dapat 
membedakan masing-masing individu di lingkungan 
sekolah berdasarkan karakteristik yang dimilikinya dengan 
teliti. 

Dengan proses pembiasaan, siswa dapat menunjukkan 
sikap mau _ berinteraksi dengan beragam teman di 
lingkungan sekolah dengan jujur. 


Dengan membaca teks, siswa dapat menyimpulkan isi 
teks cerita narasi sederhana tentang aktivitas bermain di 
lingkungan sekitar yang telah dibaca dengan bahasa yang 
santun. 


Dengan penugasan, siswa dapat menulis teks cerita narasi 
sederhana tentang aktivitas bermain di lingkungan sekitar 
dengan tanggung jawab. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


Gambar Udin dan teman-teman ketika berlibur ke pantai. 


Gambar siswa berenang di kolam berenag mengenakan 
pelampung tangan dan ban karet. 

Gambar Udin dan teman-teman duduk melingkar makan 
siang. 

Teks bacaan tentang “Berlibur ke Pantai Kuta Bali”. 


Gambar berbagai kegiatan yang memanfaatkan sinar 
matahari. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


Pada awal pembelajaran, siswa_ diarahkan untuk 
mengamati gambar kegiatan Udin dan teman-teman 
berlibur di pantai (mengamati). 


Siswa kemudian mengidentitikasi informasi yang dapat 
diperoleh berdasarkan gambar yang diamati (menalar). 


Mlwrigeotny Demkacraiy, Lider ot 
ag Derteah bertibuw be Fried Wiety fi Boll. 
APO verny merreho takuter hatin beritu he the? 


Ayo Menanya 


Setelah mengidentifikasi gambar, siswa kemudian 
mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar yang 
diamati (menanya). 


Siswa saling menukarkan pertanyaan yang dibuatnya 
dengan teman yang di sampingnya, kemudian menjawab 
pertanyaan yang diajukan teman. 


Siswa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 
diajukan teman (mengomunikasikan). 


™ Ayo Mengamati 
& 


Siswa kembali diminta mengamati gambar ketika berlibur 
di pantai (mengamati). 


Bertanya jawab tentang gambar (menanya dan menalar). 


Siswa diminta menghubungkannya dengan cara menjaga 
keselamatan di air (menalar). 


Ayo Berlatih 


Guru menjelaskan alat yang dapat digunakan dalam 
menjaga keselamatan di air, misalnya: pelampung 
tangan, ban karet, dan sebagainya. 

Siswa kemudian diajak ke kolam renang’ untuk 
mempraktikkan cara  menjaga keselamatan di air 
(mencoba). 

Siswa_ saling = mengungkapkan’ pendapat _ setelah 
melakukan latihan menjaga keseimbangan di_ air 
(mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


Siswa diarahkan untuk mengamati gambar ketika Udin 
dan teman-teman makan siang (mengamati). 

Bertanya jawab tentang isi gambar yang diamati 
(menanya dan menalar). 

Siswa_ saling mengungkapkan pendapat tentang isi 
gambar (mengomunikasikan). 

Guru memberikan bimbingan dan arahan tentang isi 
gambar yang diamati.lsinya mengarah pada keberagaman 
teman dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya, 
misalnya: hobi, sifat, kebiasaan, dan sebagainya. 


—aEuam 


Arent: Berrian garter Lage) Gan fermi errrer tet 
Lee rheln be nwt 

Aato yurg bermatn oi permet 

Add magn yor) Beerneng di pewrmee 

Mareen S00 (mrinmnge) be mehorTtone eS er 


Ladin Aan Lean tment fey Bermecn 
Teck G00 Fee) mete) mete 
Cito chant Aerreie) ferteien poterey Ceorteag: lech in wire 


Subtemd@i4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan &-:) 


se) 


Ayo Berlatih 


* Bertanya jawab tentang perilaku atau sikap yang 


menunjukkan mau _ berinteraksi dengan keberagaman 
teman (menalar dan menanya). 

Siswa kemudian diarahkan pada proses pembiasaan 
diri. Agar lebih terarah, siswa diminta mengamati kolom 
pembiasaan pada halaman buku siswa. 


Ayo Membaca 


Siswa membaca teks tentang “Berlibur ke Pantai Kuta 
Bali” dengan lancar (mencoba). 

Bertanya jawab tentang isi teks yang dibaca (menalar 
dan menanya). 

Siswa kemudian menyimpulkan isi teks yang dibaca 
dengan bahasa sendiri dan mengisikannya pada kolom 
yang disediakan pada buku siswa (mengomunikasikan). 


Ayo Mengamati 


pam 

Pada teks dijelaskan bahwa matahari bersinar terik 
dan terasa panas. Matahari banyak manfaatnya bagi 
manusia, misalnya menjemur ikan asin, pakaian, gabah, 
dan membantu tumbuhan memasak makanan. 

Siswa mengamati gambar berbagai pemanfaatan sinar 
matahari dalam kehidupan sehari-hari (mengamati). 
Bertanya jawab tentang gambar yang diamati. 


Ayo Berlatih 


Sinar matahari yang terlalu panas dan berlebihan dapat 


mengganggu kesehatan tubuh. 

Siswa menentukan berbagai cara melindungi tubuh 
dari sinar matahari yang berlebihan dan mengisikannya 
dalam tabel (mencoba). 

Siswa saling memeriksa kebenaran isi tabel yang telah 
dibuat. 


Ayo Menulis 


Bertanya jawab tentang kegiatan berlibur yang pernah 
dilakukan (menanya dan menalar). 

Siswa menuliskan kegiatan yang pernah dilakukan 
dengan bahasa sendiri pada kolom yang disediakan. 
Ketika menulis, guru perlu memberikan arahan agar 
menulis secara runtut karena menulis teks cerita narasi 
(mencoba). 


Shop Lites hot fee -heeon porto dite 
tay horus berboy: den berguad Gergen perme trim 


felon! ape yory doped herny perotet: berdoscrberr 
orks yong harms bore? 
1 tee Barre) Shey Ba) Been un Romans LHe! 


prettteney Guy betreiicern 


IViney Gan cotenns preng berietehen tetth oa Caige 
bars 

tes tear reefirntureg tadiasts her! prorers thon enfeoyw 
prwtervert yerys beret 

APO NAN ag shaped Lares LaR Lik sary LR MLTR gy! 


deeyrei! 
| 


a ™ 


+ Siswa membacakan teks narasi yang telah ditulis. Perlu _ "=" 


CeRAn poneboreres pekde habe! db beeen ini! 


diarahkan agar siswa dalam membacakan menggunakan 


bene ee 

bahasa yang santun (mengomunikasikan). J somone 
* Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami : 

siswa. : 
* Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa PPh nomen | 

sendiri. Per dete tegen yor perren Sares tas Hesse 

Derthus! Falishan prcorg quntt pads bokwn beribeut! 

* Guru memberikan penghargaan dan penguatan terhadap ppt eee 


prestasi belajar siswa, boleh dengan bahasa verbal, 
misalnya: anak hebat, anak pintar, anak berani, dan 


sebagainya. 
Is «Sten tae Org 
|e secccneeecor 
PENGAYAAN eo | 


* Guru menugaskan siswa mengembangkan teks narasi yang telah ditulis ke dalam bentuk 
cerita yang lebih panjang. 

* Guru melatihkan lebih lanjut cara menjaga keseimbangan di air, sehingga siswa dapat 
mengembangkan bakatnya untuk selanjutnya. 

* Guru membimbing lebih lanjut agar siswa terus terbiasa dengan sikap mau berinteraksi 
dengan teman walaupun berbeda-beda. 


REMEDIAL 

* Guru mengulas kembali materi tentang menulis cerita narasi tentang berbagai kegiatan 
yang pernah dilakukan bagi siswa yang belum dapat menuliskannya. 

* Guru membimbing kembali siswa yang sulit berlatih menjaga keseimbangan di air. 


* Guru menjelaskan dan membimbing kembali tentang proses pembiasaan sikap mau 
berinteraksi dengan teman di lingkungan sekitar. 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 
1. Penilaian sikap: Jujur, santun, bertanggung jawab, dan teliti. 
2. Penilaian pengetahuan: Daftar periksa. 
3. Unjuk kerja: Mempraktikkan keselamatan diri di air, menunjukkan sikap mau 
berinteraksi dengan beragam teman di sekolah, dan menulis teks cerita narasi 
sederhana. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 
1. Sikap 
Berilah tanda centang (Vv) pada kolom yang sesuai! 


Subtemdi4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan 7) 


2. Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Kriteria 


Tercapai 


1. 


Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. 


Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Hasil Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


1. 


Kriteria 2 


2. 


b. Tes Tertulis: Skor (Mengisi Tabel Hal Yang Dilakukan untuk Melindungi Tubuh) 
Kunci Jawaban : Jawaban Disesuaikan Dengan Pendapat Siswa 


3. Keterampilan 


Penilaian: Unjuk Kerja 


Rubrik Penilaian Kemampuan Menyimpulkan 


Baik Sekali 


Siswa 
menyimpulkan 
dengan lancar 


Baik 


Sebagian 
besar cerita 
disimpulkan 
dengan lancar 


Cukup 


Sebagian 

kecil cerita 
disimpulkan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
menyimpulkan 


a. 
No Kriteria 
1. | Kemampuan 
Menyimpulkan 
2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menulis Teks Cerita Narasi Sederhana Tentang 
Kegiatan di Lingkungan Rumah 


eee Baik Sekali Baik Cukup Perlu Bimbingan 
No Kriteria 
1. | Kesesuaian isi Seluruh isi teks Setengan atau Kurang dari Seluruh isi teks 
dengan judul sesuai judul atau | lebih isi teks setengah isi teks | belum sesuai 
atau tema tema sesuai judul atau | sesuai judul atau 
tema tema 
2. | Keruntutan Seluruh kegiatan | Setengah atau Kurang dari Seluruh isi teks 
cerita tersusun dengan _ | lebih isi teks setengah isi teks | belum runtut 
runtut tersusun runtut tersusun runtut 
3. | Ketepatan ejaan | Seluruh tulisan Setengah atau Kurang dari Seluruh 
menggunakan lebih teks setengah teks tteks belum 
ejaan yang tepat | menggunakan menggunakan menggunakan 
ejaan yang tepat | ejaan yang tepat | ejaan yang tepat 


c. Penilaian: Lembar Pengamatan 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi dengan 
Beragam Teman di Lingkungan Rumah 


No Kriteria Terlihat (V) Belum Terlihat (v) 


1. | Siswa mampu menunjukkan sikap mau berinteraksi 
dengan beragam teman 


2. | Siswa mampu menunjukkan sikap tidak membeda- 
bedakan teman 


3, | Siswa mengungkapkan perasaan setelah 
menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan 
beragam teman 


Hasil Penilaian Menunjukkan Sikap Mau Berinteraksi Dengan Beragam Teman di 


Rumah 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 
1. 
Dy 
3. 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Lembar Penilaian Kemampuan Mempraktikkan Keselamatan Diri di Air 


No Kriteria Terlihat (\) Belum Terlihat (1) 


]. | Siswa mampu mengikuti instruksi mempraktikkan 
keselamatan diri di air 


2. | Siswa terlibat aktif dalam mempraktikkan 
keselamatan diri di air 


3, | Siswa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya 
setelah mempraktikkan keselamatan diri di air 


Hasil Penilaian Mempraktikkan Keselamatan Diri di Air 


Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 


z canes reninat od | ,Rel | rent) | ey | Tenor cd | eh 


Subtemdl4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan ay 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3. Memahami makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
rumah dan di sekolah. 


4.3 Berinteraksi dengan 
beragam teman di 
lingkungan rumah dan 
sekolah. 


3.3.6 Menjelaskan makna 
keberagaman 
karakteristik individu di 
lingkungan sekolah. 

4.3.3 Menceritakan bentuk 
keberagaman teman di 
lingkungan sekolah. 


Matematika 


3.6 Mengetahui satuan 
Panjang dan berat 
benda, jarak suatu 
tempat (baik tidak baku 
maupun yang baku) dan 
menggunakannya dalam 
kehidupan sehari-hari di 
lingkungan sekitar. 

4.11 _Membuat tabel 
sederhana hasil 
pengukuran panjang dan 
berat. 


Indikator 


3.6.11 Mengurutkan hasil 
pengukuran jarak 
beberapa tempat dari 
yang terbesar ke yang 
terkecil. 

4.11.1 Membuat tabel 
sederhana hasil 
pengukuan panjang 
(jarak). 


SBDP 


3.5 |Memahami budaya dan 
bahasa daerah di tempat 
tinggalnya. 

4.17 Menceritakan karya seni 
budaya tak benda dan 
bahasa daerah setempat. 


Indikator 


3.5.6 Menjelaskan berbagai 
bahasa di tempat 
tinggalnya. 

4.17.2 Menceritakan bahasa 
daerah setempat. 


Bahasa Indonesia 


3.2 | Mengenal teks cerita 
narasi sederhana 
kegiatan dan bermain 
di lingkungan dengan 
bantuan guru atau teman 
dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis yang dapat 
diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk 
membantu pemahaman. 


4.2 | Memperagakan teks 
cerita narasi sederhana 
tentang kegiatan dan 
bermain di lingkungan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan 
dan tulis yang dapat diisi 
dengan kosakata bahasa 
daerah untuk membantu 
penyajian. 


3.2.12 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks 
cerita narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar. 


4.2.6 Membuat pertanyaan 
tentang isi teks cerita 
narasi sederhana 
tentang aktivitas bermain 
di lingkungan sekitar. 


TUJUAN PEMBELAJARAN 


1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan berbagai 
bahasa di tempat tinggalnya dengan bahasa yang santun. 

2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menceritakan 
bentuk keberagaman teman di lingkungan sekolah dengan 
bahasa yang santun. 

3. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan bahasa 
daerah setempat dengan bahasa yang santun. 

4. Dengan mengamati data tentang jarak, siswa dapat 
mengurutkan hasil pengukuran jarak beberapa tempat 
dari yang terbesar ke yang terkecil dengan teliti. 

5. Dengan penugasan guru, siswa dapat membuat tabel 
sederhana hasil pengukuan panjang (jarak) dengan teliti. 

6. Dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks cerita narasi sederhana tentang 
aktivitas bermain di lingkungan sekitar dengan tanggung 
jawab. 

7. Dengan membaca teks, siswa dapat membuat pertanyaan 
tentang isi teks cerita narasi sederhana tentang aktivitas 
bermain di lingkungan sekitar dengan tanggung jawab. 

8. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna 
keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah 
dengan bahasa yang santun. 


MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 


1. Gambar kegiatan Udin dan teman-teman mengunjungi 
posko pengungsian korban banijir. 


2. Gambar beberapa posko pengungsian dengan jarak 
tertentu. 


3. Teks bacaan tentang “Banjir Melanda Ibukota”. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


Ayo Mengamati 


* Pada awal pembelajaran, siswa diarahkan mengamati 
gambar kegiatan Udin dan teman-teman mengunjungi 
korban pengungsian (mengamati). 

* Siswa kemudian mengidentifikasi informasi yang dapat 
diperoleh berdasarkan gambar (menalar). 


Ayo Menanya 


diarahkan 
berdasarkan gambar (menanya). 


*  Siswa untuk mengajukan — pertanyaan 


Subte 


(tus Uden mrengurrung: tartean Dory di deh te. 
Merrho ming! lrberan tende pengungscn. 


I= 


Aenan gambar di beweh dengan win! 


Siswa saling menukarkan pertanyaan dengan teman di 
sampingnya. 

Siswa menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan 
terhadap pertanyaan yang diajukan temannya (menalar 
dan mengomunikasikan). 


Siswa_ diarahkan untuk membaca penjelasan pada 
halaman buku siswa yang berkaitan dengan keberagaman 
suku bangsa (mencoba). 

Siswa kemudian menceritakan keberagaman teman yang 
ada di lingkungan sekitar misalnya bahasa daerah. 


Siswa_ diarahkan juga untuk menceritakan bahasa 
daerah yang telah dapat ia kuasai atau yang ia mengerti 
(mengomunikasikan). 

Siswa_ diarahkan agar dapat menceritakan dengan 
bahasa yang santun. 


Ayo Mengamati 


i.) 
cE 


Siswa dimintamengamati gambar tenda pengungsian dan 
membaca penjelasan yang ada di atasnya (mengamati). 
Bertanya jawab tentang isi gambar (menanya dan 
menalar). 

Siswa saling mengungkapkan pendapat dan menanggapi 
pendapat yang disampaikan teman (mengomunikasikan). 
Siswa mengurutkan hasil pengukuran beberapa tenda 
pengungsian dari yang terbesar ke yang _ terkecil 
(mencoba). 


Ayo Berlatih 


Siswa membuat tabel sederhana tentang panjang (jarak) 
(mencoba). 

Siswa saling memeriksa kebenaran isi tabel yang telah 
dibuat (menalar). 


Ayo Membaca 


Sebelum membaca, bertanya jawab tentang judul teks 
untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang teks. 


Siswa membaca teks tentang “Banjir Melanda Ibukota” 
(mencoba). 


Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang 
dibaca (menalar). 


Cn . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


Sehr entys, bts Iti mencenickan hah doer 
ath MER Hoe Seengeit feregedvees Dukes? 


Dt ey pers Inupet Leverspy treato 
Tervte ny merueye prek ying beroeda. 
Fematian gemhar & Sowem denger teen" 


herut. Ger) terde penne be vende bedi 4m. 

sarah Gan tende hedue if tends hetege tt on 
Sertneghon joent Gon teesto betign be feesta beernpat 
wabahets 1 om 


tommy waten permet ereemrc eta Oote be 
deter lated taduen? 


Ayo Menanya penn ee 
1) Perestiews Og0 perky cece herpes preremedy ther) eis 
yory termy bene? 

Setelah menjawab pertanyaan, siswa kemudian diarahkan st rene erm rata 
mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Ketika membuat San ee Gene 
pertanyaan diarahkan menggunakan kata apa, mengapa, tet : 
kapan, di mana, dan bagaimana (menanya). 
Pertanyaan yang telah dibuat siswa diajukan kepada Nom bol ee 


Gureken Line ape wees, hapun. sb mame dan 
eon Nena! 


siswa yang lain, kemudian menjawabnya sesuai_ isi 
pertanyaan (menalar). 


han pertanyoanmu peda keke beribat! 


1) Avo ’ 
7) woe. , 
5) Rapes ’ 
, 
? 


4) & rene 
5) Regerness 


Siswa diarahkan membaca penjelasan yang berhubungan 
dengan keberagaman suku bangsa yang terdapat pada 


halaman buku siswa (mencoba). 


Siswa  menceritakan berbagai kegiatan dengan 
memperhatikan keberagaman teman di_ lingkungan — 


sekitar (mengomunikasikan). Lian oon werer-teman Wo oateauaen hettangon 
, , , , * Py Mereta Denese! Gari Cerienpe $0. Dee 
Siswa yang lain menanggapi cerita yang disampaikan Meteua fatan marries SeAonen tewnsn 


teman yang tampil. 

Bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami 
siswa. 

Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bahasa 
sendiri. 


Prenat ne bam ewrictuden brylean wepert. yang 
fern) 


Guru memberikan penguatan dan penghargaan terhadap nares yer a 
prestasi belajar siswa, boleh dengan menggunakan Srneannl yma lg a iam 
bahasa verbal misalnya anak pintar, anak hebat, anak ( eleier Cerne Ono Tos 
- an rete nes op eee 
cerdas, dan sebagainya. ar 
be he ng meme FE et aE ey ee rg 
SF de Le ETATEAN 
Ee 
© 


PENGAYAAN 


Guru menugaskan siswa mengembangkan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya 
pada teks yang lain. 

Guru menugaskan siswa menggali informasi lebih lanjut tentang penggunaan bahasa 
daerah yang ada di sekitar tempat tinggalnya. 

Guru kembali menugaskan siswa membuat tabel sederhana tentang pajang/jarak yang 
lain sehingga siswa lebih mahir. 


REMEDIAL 


Guru mengulas kembali materi tentang cara mengajukan pertanyaan terhadap teks 
bacaan bagi siswa yang belum mampu mengajukannya dengan baik. 

Guru mengulas kembali materi tentang kebergaman suku bangsa terutama yang 
berhubungan dengan bahasa daerah setempat bagi siswa yang belum mampu 
menemukannya dengan baik. 


Guru mengulas kembali cara membuat tabel sederhana bagi siswa yang belum paham. 


Subtern@igue Keselamatan di Perjalanan | ay , (183) 


PENILAIAN 


A. Teknik Penilaian 


1. 
2. 
3. 


Penilaian sikap: Santun, teliti, dan bertanggung jawab. 

Penilaian pengetahuan: Daftar periksa dan skor. 

Unjuk kerja: Menceritakan bahasa daerah setempat dan membuat pertanyaan ten- 
tang isi teks cerita narasi sederhana. 


B. Bentuk Instrumen Penilaian 


1. 


2, 


Sikap 
Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai! 


Perubahan Tingkah Laku 


Nama Siswa 


Pengetahuan 
Tes Tertulis: Daftar Periksa dan Skor 
a. Penilaian Mengajukan Pertanyaan dengan Daftar Periksa 


Tercapai 


= “= Ya _| tidak 


1. |Mampu mengajukan pertanyaan sesuai gambar dengan bahasa sendiri 


2. |Mampu menjawab pertanyaan teman dengan benar 


Kriteria 1 Kriteria 2 


: sai bea Ace vee oa 


b. Penilaian Pengetahuan 
Penilaian tentang menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks tentang Banjir 
Melanda Ibukota 

Tes tertulis: 4 Skor 

Banyak soal: buah 


Kunci Jawaban: 

1) Banjir 

2) Mengunjungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi 
3) Telah dapat membantu korban banjir 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


3. Keterampilan 
a. Penilaian: Lembar Pengamatan 
Lembar Penilaian Kemampuan Membuat Pertanyaan Berdasarkan Teks Cerita yang 
Telah Dibaca 


No 


Kriteria 


Terlihat () 


Belum Terlihat (v) 


iE 


Menggunakan kata tanya yang sesuai 


Penggunaan tanda baca pada kalimat tanya 


dibaca 


Kesesuaian pertanyaan dengan teks cerita yang 


4. 


Menggunakan kata tanya yang bervariasi 


Hasil Pengamatan Membuat Pertanyaan dari Gambar yang Diamati 


No 


Nama Siswa 


Kriteria 1 


Kriteria 2 


Kriteria 3 


Kriteria 4 


b. Penilaian: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bentuk Keberagaman Teman di Rumah 
Berdasarkan Gambar Kesukaaan 


Baik Sekali 


Siswa bercerita 
dengan lancar 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


No Kriteria 
1. | Kemampuan 
Bercerita 
2. | Volume Suara 


Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Rubrik Penilaian Kemampuan Menceritakan Bahasa Daerah Setempat 


Baik 


Setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Cukup 


Kurang dari 
setengah 
bagian cerita 
disampaikan 
dengan lancar 


Perlu Bimbingan 


Belum mampu 
bercerita 


d. Penilaian: Unjuk Kerja 
Baik Sekali 
No Kriteria 
1. | Kemampuan Siswa bercerita 
Bercerita dengan lancar 
2. | Volume Suara Terdengar sampai 
seluruh ruang 
kelas 


Terdengar sampai 
setengah ruang 
kelas 


Terdengar hanya 
bagian depan 
ruang kelas 


Suara sangat 
pelan atau tidak 
terdengar 


Subtemdi4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan ay 


REFLEKSI GURU 


1. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/Ibu selama pembelajaran? 


3. Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang Bapak/Ibu 
lakukan? 


4. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran yang 
Bapak/Ibu lakukan lebih efektif? 


LEMBARAN PENILAIAN 


Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
1. Bacalah teks narasi berikut, kemudian jelaskan isinya dengan bahasamu sendiri! 


Udin dan teman-teman pergi rekreasi ke pantai. Di sana mereka bermain bersama. 
Ada yang bermain pasir, ada yang berenang di pantai. Semua siswa bermain dengan 
gembira. Hari menjelang siang. Perut sudah mulai terasa lapar. Semua siswa segera 
makan siang. Mereka saling berbagi makanan dan saling membantu. Tidak ada yang 
pelit. Sikap itu pantas ditiru. 


VOW DG? ses coc2ieddictteeze Pectecede Ueaceivevtedacaisdtiebace de enadecwes sibeuussds seeubiees siecdua ex siecuarse syicddewsescssavsdancebasixsiedteutixyiedies 


2. Tulislah sebuah cerita narasi tentang kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama 
temanmu! 


VOW DG cesses ccc ace sedate she ey cette Ge acts see ceaaateventts steceast ecdarecseeceadeat suevieasatsdetonearseetoned Seneaeae fenuates 


3. Sebutkanlah dua contoh kebudayaan yang ada di daerah tempat tinggalmu! 


Wa) ¥,"16)| 816] q tater PRP ee ie eon tr er RE oo PSE 


4. Sebutkanlah alat-alat yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan di air yang 
kamu ketahui! 


VGWIG DOI eicsceissiciccccede caattee dd Zeetiivibadenalsdeticcuo ed enaducies sineetgned seauaax piccauanaxscddaggesneduansafeebavessseevesineledvexsixyieaies 


On . Buku Guru Kelas 11 SD/MI 


5. Di pengungsian terdapat beberapa tenda pengungsian dengan jarak tertentu, antara lain: 
Jarak tenda A ke tenda B adalah 5 m. 
Jarak tenda B ke tenda C adalah 8 m. 
Jarak tenda C ke tenda D adalah 4 m. 
Lengkapilah tabel berikut berdasarkan data di atas! 


| No | Namatenda | Jarak__ 
| a | tendaakeB | 
| 2 | tendaBkec | 
| 3. | tendacked | 


KUNCI LEMBARAN PENILAIAN 


1. Jawaban bervariasi disesuaikan dengan jawaban siswa (skor 20). 

2. Jawaban bervariasi disesuaikan dengan jawaban siswa (skor 20). 

3. Tarian, pakaian adat, makanan khas daerah, dan lagu daerah (jawaban bervariasi 
disesuaikan dengan jawaban siswa) (skor 20). 


4. Ban karet, palampung tangan, dan pelampung (skor 20). 
5. Skor 20 


| No | Namatenda | Jarak 
| 1. | Tenda Ake B 


Tenda B ke C 
Tenda C ke D 


Subtemdl4: Menjaga Keselamatan di Perjalanan my 


DAFTAR PUSTAKA 


Andrew, Moira. 1998. Legend Into Language. United Kingdom: Belair Publications Limited. 

------- . 1998. Words With Wings Ideas for Writing in Different Forms and Contexts for Teachers 
of Children Aged Five to Eleven. United Kingdom: Belair Publications Limited. 

Bromley, Karen, dkk. 1999. 50 Graphic Organizers or Reading, Writing & More. New York: 
Scholastic. 

Butterworth, John and Geoff Thwaites. 2010. Thinking Skills. United Kingdom: Cambridge 
University Press. 

Dale, Liz and Rosie Tanner. 2012. CLIL Activities A Resource for Subject and Language Teachers. 
United Kingdom: Cambridge University Press. 


Harvey, Stephanie and Anne Goudvis. 2000. Strategies That Teaching Comprehension to 
Enhance Understanding. Markham, Ontorio: Pembroke Publishers Limited. 

James, Frances and Ann Kerr. 1998. On First Reading Ideas for Developing Reading Skills With 
Children from Four to Seven. United Kingdom: Belair Publications Limited. 

Kemendikbud. 2013. Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar. Jakarta: Kemendikbud.Dirjen 
Pendidikan Dasar. 

Kemper, Dave, dkk. 1995. Writers Express. Burlington: Write Source Educational Publishing 
House. 

Kitching, Katie. 2000. Sounds Like This: First Steps in Phonics, Linking Sounds with Letter 
Shapes. United Kingdom: Belair Publications Limited. 

McKnight, Katherine S. 2013. The Elementary Teacher's Big Book of Graphic Organizers. San 
Fransisco: Jossey-Bass. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 
Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 
Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 
Tentang Standar Penilaian Pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 
Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 
Tentang Implementasi Kurikulum. 

Pica, Rae. 2012. Permainan-permainan Pengembangan Karakter Anak-anak. Jakarta: Indeks. 

Puchta, Herbert and Marion Williams. 1992. Teaching Young Learners to Think. USA: Helbling 
Languages 2011. 

Ramsey, Robert D. Tips for Teachers:1997. Kid-Tested Ideas, Strategies, and Inspirations. 
Chicago: Contemporary Publishing Group. 

Schiller, Pam and Joan Rossano. 1990. The Instan Curriculum. USA: Gryphon House, Inc. 

Tim Abdi Guru. 2006. Kreasi Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD Kelas II. Jakarta: 
Erlangga. 

Tim Bina Karya Guru. 2004. Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Dasar Kelas II. Jakarta: 
Erlangga. 

Wright, Andrew. 2002. Creating Stories With Children. New York: Oxford University. 

Wyatt Ill, Robert L and Sandra Looper. 2004. So You Have to Have A Portfolio. California: 
Corwin Press. 


